^ Komunikasi Alien Lewat Channelling 

IIUFOfeUFO 



MAJALAH UFO INDONESIA 











INFO-UFO mempersembahkan sebuah dokumentasi berupa kliping digital berbagai 
artikel tentang UFO dan misteri lainnya. Berisi ratusan halaman kliping 
dari berbagai media cetak berbahasa Indonesia yang 
terbit sejak tahun 1980-an 


Annniin «ukUr 





NiM^rnksh '--Tu-urp , iu Kj H hftr _ 
UrjiM «... i 4mviilll 


Tersimpan dalam format JPG dengan resolusi 
tinggi yang kompatibel dengan berbagai 
Software untuk melihat gambar. 


Dapat dicetak atau dibaca langsung 
dengan mudah melalui komputer. 


Jelajahi informasi berbagai artikel 
dalam CD-ROM ini yang 
mungkin belum pernah 
Anda baca sebelumnya. 


INFO&UFO 


J L Krembangan Barat 31 -i 
Surabaya 60175 - L 
Telp. (031) 354-2570, 

Fax. (031} 355-9283 
http :// w ww. i nf o-u fo. co m 
email; sales@lnfo-ufo.com 


System requirements 

- 486/33 or fasier processor 

- Ms. Windows or MAC OS 

- Image Viewer Software 
- High Color graphics 
- CD-ROM drive 


n . u r i u C n O lA 


IH. mi kJJ 


u Ariurncu 1 





INFO&UFO 


MAJALAH UFO INDONESIA 


ISSN : 1411-9676 


Penerbit: 

Yayasan INFO-UFO 

Pemimpin Redaksi 

Nur Agustinus 

Staf Redaksi 

Leonardus T. 

Tri Retno Yuniati 
Rosye Kusuma Dewi 

Sekretaris Redaksi 

Maria Yuthi Anggraheni 

Bagian Keuangan 

Johana CR. 

Iklan 

Ragil Sugiharto 

Koresponden LN 

Endang Martina (USA) 

Bagian Umum 

Heri Basuki 

Alamat Redaksi 

Jl. Krembangan Barat 31-1 
Surabaya 60175, Indonesia 
Telp. (031) 3542570, 3526207 
Fax. (031)3559283 

http://www.info-ufo.com 
email: redaksi@info-ufo.com 


Majalah INFO-UFO menerima 
sumbangan naskah atau artikel. 

Isi majalah INFO-UFO belum 
tentu sama dengan pandangan 
Yayasan INFO-UFO. 

Rekening Bank: 

BCA KCP Manukan 
No rekening: 6190005231 
(a/n: Agustinus Nur Pratidina) 


Hotline Pelanggan: 

(031)3557728 



Dari Redaksi 

Jika kita berasumsi bahwa alien telah 
datang dari tempat yang jauh dengan 
kendaraan luar angkasanya, tidakkah 
mereka juga mendatangi planet-planet 

lain yang ada di tata surya kita ini? Dan bukankah tidak mustahil jika mereka 
juga mengunjungi bulan? Terlebih lagi, bulan adalah sebuah tempat yang sangat 
strategis untuk mengamat-amati planet bumi. 

Usaha manusia mencari makhluk luar bumi sudah lama juga dilakukan. Paling 
tidak sejak Presiden AS (mendiang) John F. Kennedy menyetujui proyek ruang 
angkasa Apollo menuju bulan, kira-kira 30 tahun lalu. Tetapi, jika ternyata ada, 
mengapa kemudian dirahasiakan? 

Banyak pengalaman astronot menyaksikan benda terbang aneh selama misi 
penerbangan mereka dicatat, namun sekaligus disangkal. Mengapa pemerintah 
merahasiakan adanya UFO di bulan? Atau cerita UFO di bulan sebenarnya 
hanya sensasi untuk menarik perhatian para UFO-mania saja? 

Gordon Cooper, salah satu astronot Amerika Serikat, menyatakan pemerintah 
menutup-nutupi informasi bahwa pesawat ruang angkasa asing telah ‘berkunjung’ 
ke bumi. Cooper menceritakan bagaimana ia untuk pertama kali melihat UFO 
di atas Eropa tahun 1951. Sebagai seorang pilot Angkatan Udara di Jerman 
Barat, Cooper dan mitranya yang tergabung dalam skadron terbang dengan 
pesawat jet F-86 Sabre untuk menyergap apa yang tampaknya pesawat dari 
metal berbentuk piring. 

Bagaimanapun, jika kedatangan alien ke bumi bukan merupakan hal yang 
mustahil, maka wajar pula jika mereka telah membangun pangkalan di bulan. 
Memang banyak hal-hal aneh yang ditemui di bulan, termasuk gerakan-gerakan 
benda aneh yang terlihat oleh para astronom saat mereka mengamati bulan 
dengan teleskopnya. Hanya saja, jika mereka memang telah membangun 
pangkalan di bulan, apa tujuan mereka? Sekedar membuat stasiun pengamat 
saja? Dan apakah alien yang mendiami bulan merupakan satu kelompok atau 
lebih? Dan apakah mereka berada di pihak manusia atau merupakan ancaman 
serius di masa mendatang? 



“At no time, when the astronauts were 
in space were they alone: there was 
a constant surveillance by UFOs. ” 

-Astronaut Scott Carpenter 

Carpenter pernah memotret sebuah UFO saat 
berada di orbit pada tanggal 24 Mei 1962, 
namun NASA tetap tidak pernah mengeluarkan 
hasil foto tersebut kepada umum. 


Nomor 12 


3 


INFO-UFO 



















SURA T PEMBACA HZ 


Kirimkan saran atau komentar Anda 
ke redaksiINFO-UFO. 


Kritik 

Apakah majalah INFO-UFO 
masih beredar di Surabaya? Saya 
suka beritanya tapi tak suka tak 
pastinya. 

Danang adip < email > 

Pada kesempatan ini, redaksi 
menyampaikan permohonan 
maaf karena sejak beberapa 
edisi ini, majalah INFO-UFO 
tidak bisa hadir secara rutin 
sebulan sekali. Hal ini 
disebabkan karena adanya 
masalah intern dalam perusa¬ 
haan. Redaksi sadar betul bahwa 
hal itu akan sangat mengece¬ 
wakan para pelanggan khusus¬ 
nya serta penggemar setia 
majalah INFO-UFO. Redaksi 
berharap agar setelah edisi 12 
ini, jadwal terbit majalah INFO- 
UFO bisa kembali normal dan 
hadir teratur menjumpai para 
pembaca. Sekali lagi maaf dan 
redaksi tetap mengharapkan 
dukungan para pembaca. (Red) 

UFO Fans Club 

Setiap saya membaca surat 
pembaca di majalah INFO-UFO 
banyak sekali pencinta majalah info 
ufo yang ingin menjadi anggota fans 
club, saya punya saran bagaimana 
kalau majalah INFO-UFO menye¬ 
diakan rubrik khusus untuk para 
pencinta ufo agar bisa saling tukar 
pikiran atau sekedar berkenalan 
dengan pecinta ufo lainnya . 

Sudirman, Jakarta 

Kapan pameran di kota lain? 

Di edisi no 6 majalah info ufo 
memuat acara yang diselengga¬ 


rakan oleh majalah info ufo yaitu 
sebuah pameran mengenai hal-hal 
menyangkut ufo di Surabaya, saya 
menanti kapan majalah info ufo bisa 
mengadakan pameran tentang ufo 
di luar kota Surabaya,khususnya di 
Semarang atas perhatiaanya saya 
ucapkan terima kasih. 

Sulistiyowati, Semarang 

Banyak sekali pro dan kontra 
mengenai UFO dan apakah benar 
bahwa UFO dan makhluk ET itu 
memang hidup diantara kita?. 
Karena sepengetahuan saya lewat 
film serta membaca buku makhluk 
UFO tak dapat hidup lama di bumi 
karena perbedaan suhu dan faktor 
alam. 

Rio.W, Jakarta 


Poster 

Sejak duduk di bangku SMP, 
saya hobby mengkoleksi pernak- 
pemik tentang UFO. Sampai di edisi 
nomor 11 ini kok majalah INFO- 
UFO tidak pernah memberikan 
bonus poster atau lainnya buat 
menambah koleksi bagi semua 
penggemar UFO di Indonesia 

Desi, Surabaya 

Saya adalah penggemar majalah 
INFO-UFO yang ada di Jakarta, 
semua isi dari majalah info ufo 
sangat oke dan menarik, saya tak 
pernah tertinggal satu edisipun dan 
kapan majalah info ufo jadi full 
colour kan biar tambah oke. 

Iwan, Jakarta 


GRAHA PENA 



» Kantor Pemasaran: 

Gedung Graha Pena 

Jl. A. Yani 88 Surabaya 60234 

Telp. (031) 828-7999 Fax. (031) 829-1999 

E-mail : grahapena@jawapos.co.id 


m 


INFO-UFO 


Nomor 12 









d a f t a 

Nomor 12 Tahun I 



9 

Apakah ada sebuah 
“Pangkalan Alien” di 
Bulan? Semakin 
banyak orang muncul 
dengan kisah-kisah 
mengenai keberadaan 
Alien di Bulan. 


Apakah ET telah 
mengunjungi bumi 
selama jutaan tahun? 
Apakah nenek 
moyang kita di 
jaman dahulu telah 
melihat UFO? 


39 

Apakah channelling 
merupakan satu- 
satunya cara bagi alien 
untuk bisa berinteraksi 
dengan spesies kita dan 
mempengaruhi kita 
tanpa menimbulkan 
kepanikan dan 
kekacauan? 





4_ 

6 _ 

8 

9_ 

15 

19 

23 

25 

26 
28 
31 
36 
39 
42 
47 
50 



Gambar Sampul: 
UFO melayang 
di atas permukaan 
Bulan 


Surat Pembaca 


Monitor 


Opini; Mewujudkan Mimpi ke Bulan 


Benarkah Ada Pangkalan UFO di Bulan? 


Pesan Aneh Dari Alien di Bulan 


Terra Papers 


Indonesian X-Files 


VCD: Discovery Channel 


Bagaimana Melawan Penculikan Alien? 


Galeri: Meiklejohn Graphics Licensing 


Dokumen Lacerta (2) 


Pengunjung Antar Bintang Purbakala 


Channelling: Fakta atau Fiksi? 


CDROM: The Black Vault UFO 


SETI: Kesiapan Untuk Kontak 


Unik: Kartu Lisensi Alien 


Nomor 12 


5 


INFO-UFO 


































o n i t o r 


UFO di Skotlandia 

Banyak orang ingin melihat 
UFO, namun kejadian itu jarang 
terjadi atas kemauan kita, tetapi kini 
mimpi anda bisa jadi kenyataan 
hanya dengan datang ke Skotlandia, 
anda bisa melihat piring terbang 
(UFO). Menurut jumlah yang dirilis 
senin kemarin di Skotlandia, yang 
lebih dikenal sebagai tempat monster 
legendaris Lochness ketimbang 
pemunculan UFO. Sekitar 300 
“Unidentified Flying Object” terlihat 
di Skotlandia setiap tahun, jumlah 
terbanyak di setiap satu kilometer 
persegi dan perkepala penduduk 
dibandingkan tempat lain di dunia. 
Jumlah tersebut dikumpulkan oleh 
badan turis resmi Skotlandia yang 
bernama visit Scotland. 

Visit Scotland menyatakan 0,004 
UFO terlihat di setiap satu kilometer 
persegi wilayah Skotlandia tingkat 
itu empat kali lebih tinggi 
dibandingkan di Prancis atau Italia, 
dan dinegara lain yang sering 
disinggahi UFO di planet ini. Untuk 
di Amerika sendiri sebanyak 2000 
planet muncul setiap tahun. Jumlah 
itu hanya menunjukkan 0,0002 
pemunculan di setiap satu kilometer 


persegi. Boleh percaya atau tidak 
semuanya tergantung Sang pecipta, 
menurut konfirmasi dari juru bicara 
visit Scotland bahwa Skotlandia 
merupakan tempat terdekat ke 
Costa Del Sol bagi makhluk luar 
angkasa. 

Sebuah data membuktikan 
pemunculan satu UFO per 17.000 
penduduk di Skotlandia 
dibandingkan dengan satu per 
61.200 di Kanada dan satu per 
136.450 di AS. Tidak hanya manusia 
saja yang mempunyai tempat 
favourite rupanya makhluk luar 
angkasa juga memiliki tempat 
favourite di Skotlandia yaitu Bonny 
Bride, yang letaknya 50km sebelah 
barat Edinburgh. Seorang anggota 
dewan bahkan menyebut kota itu 
adalah duplikat Roswell di New 
Mexico, ibu kota UFO di AS. 

Dipandang dari sudut 
tradisionalisme, Skotlandia memang 
sering mengalami banyak kejadian 
aneh, yang menurut sejarah benar- 
benar ada, mulai dari hantu dan 
Poltergeist (hantu berisik) sampai 
makhluk supranatural dan monster 
Loch Ness. Dari beberapa sumber 
mengatakan kedatangan UFO itu 
memiliki misi tersendiri,tidak hanya 


suka mendarat ke tempat-tempat 
terpencil, UFO juga akan mendarat 
pada sebuah tempat yang terditeksi 
ada tempat penyimpanan bahan- 
bahan pembuat nuklir. Pengumuman 
jumlah pemunculan UFO itu 
bersamaan dengan hari UFO 
internasional yang diperingati setiap 
tanggal 24 j uni. Pada tanggal itu 
tepatnya tahun 1947, pilot AU AS 
mengklaim melihat benda berbentuk 
piring misterius di atas pegunungan 
Cascade di Washington, sejak saat 
itu akhirnya ada istilah “piring 
terbang”. (Suara Merdeka) 

Minat UFO pada air tawar 

Sejauh penelitian yang telah 
dilakukan, para ahli kemudian 
mencurigai bahwa kehadiran UFO 
seperti memperlihatkan sebuah pola 
atau paling tidak pentahapan 
tertentu. UFO muncul bersamaan 
secara regional yang disebut 
gelombang UFO terjadi setiap 61 
bulan atau 1.853 hari dan bergerak 
ke arah timur. 

Dikatakan pula gelombang dari 
utara ke selatan bukan dalam garis 
lurus melainkan agak miring. 
Menurut Dr Hynek, UFO berasal 
dari suatu titik tertentu di 
langit. aktivitasnya 
memperlihatkan pola 
operasi tertentu, mulai dari 
pengintaian umum suatu 
daerah yang luas. Jika 
mereka menemukan 
sasaran-sasaran yang 
patut untuk diselidiki lebih 
mendalam, maka 

menyusullah pengintaian 
rinci dengan daerah yang 
kian menyempit, anehnya, 
selama genap 7 hari. Pola 
operasi UFO juga 
menunjukkan skala 

prioritas tertentu. 



UFO di dekat North Berwick Law, Skotlandia (Edinburgh Evening News). 


INFO-UFO 


6 


Nomor 12 











Prioritas pertama yang menjadi 
sasaran pengintaian adalah segala 
hal yang berkaitan dengan tenaga 
nuklir. Baik itu pembangkit tenaga 
nuklir, pabrik pembuatan dan 
pengolahannya, laboratorium, 
tambang-tambang bahan nuklir, 
hingga kapal selam nuklir. Sampai 
kini pun, UFO masih merupakan 
pengunjung setia pangkalan- 
pangkalan strategis yang memiliki 
kaitan dengan nuklir. Prioritas kedua 
sasaran mereka adalah pusat-pusat 
perhubungan darat, laut, udara, dan 
pusat-pusat telekomunikasi. 
Prioritas ketiga adalah aneh bin 
ajaib- badan air tawar, seperti danau, 
waduk, sungai, dan sebagainya. 

Kuatnya minat terhadap air 
tawar telah menjadi petunjuk kuat 
bahwa UFO bukan berasal dari 
bumi. Selebihnya, yang menjadi 
prioritas keempat adalah contoh- 
contoh mineral, flora dan fauna. 
Dalam perkembangannya sendiri, 
dalam dasawarsa terakhir telah 
terjadi pergeseran prioritas. 
Pengumpulan data biologis dan 
medis terutama dari manusia bumi 
yang diculik dengan paksa akhir- 
akhir ini rupanya telah menjadi 
prioritas utama. 

SCI-FI TAKEN 

Steven Spielberg kembali 
membuat film yang berkaitan 
dengan UFO, yang diberi judul 
Taken. Mini seri ini hasil kerja sama 
dengan SCI FI chanel. 

Ketika ditanya tentang 
inspirasinya tentang karyanya, 
Spielberg mengatakan, ”Penculikan 
oleh alien adalah sesuatu yang 
membuat saya senantiasa tertarik. 
Saya tertarik pada semua tentang 
keajaiban dari kehidupan 
extraterrestrial melebihi seluruh 
hidup saya. Saya membuat Close 
Encounter of the Third Kind dan 
E.T. dan tentu saja, pada Close 


Encounter terdapat banyak sekali 
penculikan oleh alien. Mereka 
menculik Flight 19 dan semua 
pilotnya. Mereka menculik anak 
laki-laki yang diperankan oleh Cary 
Guffey dan saya senantiasa sangat 
tertarik pada keseluruhan tentang 
teori kemungkinan. Khususnya 
tentang eksplorasi tentang kisah 
penculikan oleh alien,” 

Spielberg memilih SCI FI untuk 
menjadi tempat dari serial televisi 
yang sangat hebat ini, banyak sekali 
alasan yang digantungkan kasih 
sayangnya yang mendalam pada 
gaya SF itu sendiri. 

UFO di atas kota Congqing 

Malam 3 Juli 2002, sekitar jam 
7:30, seorang wartawan mengambil 
serangkaian foto dengan selang 3 
menit. Keseluruhan dia mengambil 
sekitar 20 foto. Gambar terakhir 
dengan jelas memperlihatkan 
sebuah objek terang melayang 
misterius di langit malam hari dari 
Yuzong. Objek bundar sekitar tiga 
hingga lima meter tampak sekitar 
100 hingga 200 meter di atas tanah. 
Tengahnya sangat terang, 
sementara batas kelilingnya 
diperkirakan tipis gelap berwarna 
merah jingga. Dengan banyak sinar 
kota mengaburkan penglihatannya, 
wartawan tersebut tidak dapat 
melihat dengan tepat apa itu atau 
mengamati seluruh gerakannya. 

Astronom di Chongqing 
mengatakan pada tanggal 9 Juli 
bahwa sejak 30 Juni, para ahli dan 
penduduk melihat benda terbang 
aneh lewat di atas langit beberapa 
kali. Direktur dari Observasi 
Astronomi Chongqing menyatakan 
bahwa jam 10:00 tanggal 26 Juli 
1995, sebuah benda aneh berbentuk 
kipas dan lengkungan terang muncul 
di atas langit dari wilayah barat laut 
di Tiongkok. Penduduk di lebih dari 
20 propinsi melihat pemandangan 


yang bagus sekali. 

Professor Wu Zhi-lun, Direktur 
Chongqing Popular Science 
Education, menganalisa dan 
membuat beberapa spekulasi 
berdasarkan pada waktu, posisi dan 
fenomena dari saksi mata UFO oleh 
banyak penduduk tanggal 30 Juni 
tahun ini. Dia menemukan objek 
terbang sangat mirip dengan yang 
terlihat di tahun 1995. (Li Hua) 

UFO serang penduduk India 

Menurut laporan CNN, Rabu 14 
Agustus 2002, penduduk desa dae¬ 
rah Shanwa, negara bagian Utara 
Pradesh, India ini mengatakan saat 
malam tiba, sebuah piring terbang 
muncul dari angkasa, memancarkan 
cahaya merah dan biru, berpusar di 
atas rumah mereka. Pekan lalu, 
tujuh orang meninggal akibat luka- 
luka yang tak bisa dijelaskan, 
sementara lainnya terbakar. 

Penduduk setempat sangat 
yakin, biang keladi dari serangan itu 
adalah UFO. Ramji Pai, adalah 
salah satu yang mendapat 
‘Serangan’ UFO itu dan meninggal 
baru saja di Shanwa. Tetangganya, 
Raghuraj Pai, mengatakan bahwa 
‘Benda terbang misterius 
menyerang Ramji di malam hari’ 
“perut Ramji luka terbuka, Ia lalu 
meninggal dunia dua hari 
kemudian.” 

Banyak warga lain menderita 
luka-luka garutan di permukaan kulit 
yang menurut mereka terjadi ketika 
mereka sedang terlelap tidur. Di 
desa Darra, seorang warga yang 
bernama Kalawati berusia 53 tahun 
mengatakan, ia diserang pekan lalu 
dan menunjukkan tangannya yang 
berwarna gelap melepuh. “Seperti 
sebuah bola sepak besar dengan 
lampu berkilauan,”kata Kalawati 
menggambarkan benda yang 
menyerangnya.”Benda itu yang 
membakar kulit saya.’Y Surya) 


Nomor 12 


7 


INFO-UFO 




0 


P I N I 


Mewujudkan Mimpi Ke Bulan 


Saat pertama menginjakkan kakinya di Bulan, Neil 
Armstrong mengucapkan kata-katanya yang terkenal: 
“ That’s one small step for [a] man, one giant leap 
for mankind .” Sekitar 15 menit kemudian, Aldrin 
menyusul sebagai orang kedua yang menginjakkan 
kakinya di Bulan. Selama 2,5 jam di Bulan, kedua 
astronot ini melakukan beberapa eksperimen. Setelah 
itu, mereka kembali ke lunar module Eagle, dan 
berikutnya kembali bergabung dengan Collins yang 
mengorbit Bulan dengan command module 
Columbia. Saat di Bulan mereka juga memasang 
bendera Amerika Serikat dan meletakkan plakat yang 
ditanda-tangani oleh ketiga astronot serta Presiden 
Amerika Serikat Richard Nixon. Di plakat itu tertulis: 
“Here Men From Planet Earth First Set Foot Upon 
the Moon. July 1969 A.D. We 
Came In Peace For All 
Mankind .” 

Antara tahun 1969-1972, 

Amerika telah mendaratkan 12 
orang astronotnya di Bulan 
lewat misi Apollo 11 sampai 
17, dengan pengecualian Apollo 
13 yang gagal akibat terjadi 
kebocoran pada modul servis, 
yang menyebabkan kehilangan 
persediaan oksigen, air, listrik 
dan fungsi mesin. Meski 
pendaratan ke Bulan gagal, 
namun seluruh awak Apollo 13 
berhasil pulang kembali ke 
Bumi dengan selamat. 

Melalui 6 misi pendaratan 
manusia di Bulan itu, para 
astronot telah melakukan 
berbagai percobaan di 
permukaan Bulan, dan 
membawa pulang debu, pasir, 
dan batuan Bulan sebanyak 
382 kg. Materi Bulan ini 
dipelajari oleh ilmuwan- 
ilmuwan dari berbagai negara. 

Awak pesawat Apollo 17 
merupakan manusia terakhir 
yang mendarat di bulan. 

Dengan Ronald Evans pada 
modul komando, Commander 


Eugene Cernan dan seorang ilmuwan Harrison H. 
Schmitt mengendarai sejenis kendaraan khusus sejauh 
34 km (21 mil) di permukaan bulan. Pada 11 Desember 
1972 para awak pesawat tersebut meninggalkan suatu 
plakat yang bertuliskan: “Disinilah umat manusia 
menyelesaikan eksplorasi pertamanya di bulan, 
Desember 1972. Semoga semangat perdamaian 
darimana kami berasal akan merefleksi ke dalam 
kehidupan seluruh umat manusia” 

Di balik itu semua, ternyata ada beberapa kejadian 
yang cukup aneh, saat astronot melihat obyek yang aneh 
di antariksa. Apakah bulan memang sudah dihuni oleh 
makhluk cerdas selain manusia? Jika UFO memang 
banyak terlihat di bumi ini, bukankah tidak mustahil jika 
mereka juga berada di bulan? * 



Foto ini dikeluarkan oleh NASA dengan kode AS12-50-7346. Sebuah 
obyek oval bersinar yang dipotret oleh astronaut Apollo 12. 


INFO-UFO 


8 


Nomor 12 







L 


a p o r a n 


Utama 


BENARKAH ADA PANGKALAN 
UFO DI BULAN ? 



Gambaran artis tentang pangkalan di Bulan. 


A pakah ada sebuah 
“Pangkalan Alien” di 
Bulan? Semakin banyak 
orang muncul dengan kisah-kisah 
mengenai keberadaan Alien di Bulan. 
Kabar burung mengatakan bahwa 
“Pangkalan Bulan” mereka berada 
di sisi gelap bulan, sisi yang tidak 
pernah kita lihat dari Bumi. 
Pernahkan Anda bertanya-tanya 
mengapa pendaratan ke Bulan 
dihentikan dan mengapa kita tidak 
mencoba untuk membangun sebuah 
Pangkalan Bulan. Kelihatannya 
seperti gagasan yang lebih baik dan 
lebih mudah daripada stasiun ruang 
angkasa terapung? 

Menurut Neil Armstrong, para 
Alien tersebut memiliki sebuah 
pangkalan di Bulan dan 
menginginkan kita agar keluar dan 
menjauh dari Bulan. Milton Cooper, 
seorang Pejabat Intelijen Angkatan 
Laut mengatakan bahwa komunitas 
Intelijen menyebut Pangkalan Alien 
tersebut sebagai “Luna”. 

Para astronot Apollo seringkali 
diikuti UFO dalam perjalannya ke 
Bulan. Potret resmi NASA ASI2- 
497319 dengan jelas memperlihatkan 
sebuah UFO yang besar melayang- 
layang di atas seorang astronot yang 
sedang berjalan di Bulan. 

Kebijakan-kebijakan agensi 
pemerintah untuk tetap mera¬ 
hasiakan UFO dari masyarakat 
umum sudah terkenal dan telah 
didokumentasikan dalam berbagai 
buku yang ditulis oleh para ahli 
astronomi yang terkenal seperti J. 
Alien Hynek (yang menyelidiki UFO 
untuk Pasukan Angkatan Udara 


Amerika Serikat), Mayor Donald 
Keyhoe, Timothy Good (dalam 
bukunya Above Top Secret), dan 
banyak profesional lainnya. Seorang 
pakar yang sama sekali tidak 
diragukan dengan siapa kita 
mungkin ingin berkonsultasi adalah 
Christopher Kraft, yang adalah 
direktur pangkalan NASA di 
Houston selama misi-misi Apollo 
Moon, ketika ia mengungkapkan 
percakapan berikut ini “setelah” ia 
meninggalkan pekerjaannya di 
NASA: 

PARA ASTRONOT NEIL 
ARMSTRONG dan BUZZ 
ALDRIN berbicara dari Bulan: 

“Itu adalah benda yang besar. 
Tidak, tidak, tidak ... ini bukan ilusi 
optis. Tidak ada seorangpun yang 
akan mempercayai ini!” 

KENDALI MISI (HOUSTON 
CENTER): “Apa ... apa ... apa? 
Apa yang sedang terjadi? Ada apa 


dengan Anda?” 

PARA ASTRONOT: “Mereka 
di sini di bawah permukaan.” 

KENDALI MISI: “Apa yang 
ada di sana? Hubungan terganggu 
... gangguan ... kendali memanggil 
Apollo II.” 

PARA ASTRONOT: “Kami 
melihat beberapa pengunjung. 
Mereka berada di sana selama 
beberapa saat, mengamati 
peralatan.” 

KENDALI MISI: “Ulangi 
informasi terakhir Anda.” 

PARA ASTRONOT: “Saya 
mengatakan bahwa ada pesawat- 
pesawat ruang angkasa yang lain. 
Mereka berbaris di sisi lain dari 
kawah.” 

KENDALI MISI: “Ulangi ... 
ulangi!” 

PARA ASTRONOT: “Kami 

sebutkan orbita ini.625 ke 5 ... 

hubungan otomatis tersambung ... 


Nomor 12 


9 


INFO-UFO 








Tangan saya gemetar dengan hebat 
saya tidak dapat melakukan apa- 
apa. Memfilmkannya? Tuhan, jika 
saja kamera-kamera ini 
merekamnya ... kemudian apa?” 

KENDALI MISI: “Apakah 
Anda telah memfilmkan segala 
sesuatunya?” 

PARA ASTRONOT: “Saya 
tidak mempunyai film. Tiga bidikan 
pada piring-piring terbang tersebut 
atau apapun benda tersebut telah 
merusak filmnya.” 

KENDALI MISI: “Kendali, 
kendali di sini. Apakah Anda dalam 
perjalanan? Apakah kericuhan 
dengan UFO tersebut telah 
berlalu?” 

PARA ASTRONOT: “Mereka 
telah mendarat di sana. Mereka 
berada di sana dan mereka sedang 
mengamati kami.” 

KENDALI MISI: “Cermin, 
cermin ... apakah Anda telah 
menyiapkannya? 

PARA ASTRONOT: “Ya, 


cermin-cermin tersebut telah berada 
di tempatnya. Tetapi siapapun yang 
membuat pesawat-pesawat ruang 
angkasa tersebut pasti akan datang 
besok dan memindahkannya. Over 
and out.” 

Di antara para ahli yang 
menceritakan mengenai kehidupan 
di Bulan dan penemuan para 
astronot adalah Farida Iskiovet 
(mantan penyelidik UFO untuk 
Presiden PBB), “Mr. English” 
(yang membuat potret SANGAT 
RAHASIA untuk NASA dan para 
astronot bulan), Komandan Mark 
Huber (mantan Agen Intelijen 
Angkatan Laut yang mengetahui 
banyak data amat rahasia), Sersan 
Willard Wannal (mantan Intelijen 
Angkatan Darat), Mayor Wayne S. 
Aho (mantan Intelijen Angkatan 
Darat yang menyerahkan penelitian 
UFO kepada Kongres), Dr. James 
Hurrah dari program ruang 
angkasa NASA, dan orang-orang 
lain dengan identitas rahasia. 


Kecurigaan atau ketertarikan 
akan kehidupan di Bulan menarik 
perhatian masyarakat umum ketika 
pencipta radio (demikian dikatakan) 
Marconi Tesla mempublikasikan 
laporan percobaan-percobaannya 
dalam mengirimkan sinyal radio ke 
Bulan dan mencoba menerima 
jawaban, yang ia benar-benar yakin 
terjadi. Setelah itu, ahli 
perbintangan Amerika, Inggris dan 
Perancis melaporkan cahaya yang 
bersinar-sinar dan bergerak dan 
bahkan kadang-kadang berkelap- 
kelip di Bulan selama tahun 1920an 
dan 1930an, seringkali dilaporkan di 
koran-koran lokal dan jurnal-jurnal 
ilmiah terbitan tahun-tahun tersebut 
yang seringkali dapat ditemukan di 
perpustakaan-perpustakaan besar. 
Ketertarikan ini memuncak pada 
waktu seorang pakar yang dihormati 
dalam bidang fenomena udara, ahli 
perbintangan peraih Penghargaan 
Pulitzer John O’Neill, melaporkan 
kepada publik telah mengamati 
“jembatan” di Bulan yang 
nampaknya dibangun oleh makhluk 
yang cerdas. Ada saksi-saksi lain 
yang menyaksikan “jembatan” 
sepanjang dua belas mil yang 
dibangun tersebut karena jembatan 
tersebut tidak dilihat di tempat yang 
sama sebelumnya, dan kemudian 
dibongkar karena alasan-alasan 
yang tidak diketahui (apakah karena 
terlalu menyolok?). Penglihatan 
jembatan tersebut terjadi di awal 
tahun 1950-an. 

Sebagian besar astronot Gemini 
dan Apollo mengakui bahwa mereka 
melihat UFO sementara mereka 
berada dalam orbit, terutama 
Gordon Cooper yang mengaku 
kepada masyarakat umum bahwa ia 
yakin bahwa pesawat-pesawat 
tersebut dikendalikan oleh makhluk- 
makhluk cerdas (kita telah melihat 
potret-potret UFOnya). James 
McDivitt juga memotret UFO 
sementara ia mengelilingi Bumi dan 
kita juga telah melihatnya. Salah 



Jika alien dari bintang lain telah menjelajah ke planet bumi, maka 
pastilah mereka juga mengunjungi planet lain di tata surya kita. 


INFO-UFO 


10 


Nomor 12 









1 w» U*!* t>i Uiit; m illV 

wiliJWM'd In \t*l VntrMmii & Itv 
&b> VS ikti'h 


<4$ 



fc j#;: 


Dua bola bersinar aneh ini difoto oleh crew Gemini 7. 
Benda serupa yang juga terlihat oleh Neil Armstrong. 


satu misi kosmonot Soviet di tahun 
1960an, dirancang untuk 
memecahkan rekor waktu dalam 
mengorbit, secara misterius 
dibatalkan tepat setelah pesawat 
mereka memasuki ruang angkasa. 
Peneliti-peneliti swasta dengan 
peralatan penerima radio yang kuat 
menyatakan bahwa para kosmonot 
Soviet diikuti ke dalam orbit oleh 
UFO, yang mengepung mereka dan 
mulai melambung-lambungkan 
mereka seolah-olah mereka sedang 
bermain bola dengan pesawat 
Soviet. Para kosmonot tersebut 
dilaporkan menjadi panik dan dengan 
segera dikirimkan kembali ke Bumi. 

Selama tahun 1950an banyak 
UFO yang dilihat di atas Bumi 
ditelusuri sampai ke Bulan oleh 
stasiun-stasiun penelusur 
pemerintah yang terletak di 
komplek-kompleks rahasia di 
padang-padang gurun di Arizona dan 
Nevada serta di dalam basis-basis 
pegunungan di bawah tanah. KAMI 
MEMILIKI SELEMBAR PO¬ 
TRET YANG MEMPERLIHAT¬ 
KAN SEBUAH PESAWAT 
RUANG ANGKASA BERBEN- 
TUK PIRING YANG MELA¬ 
YANG-LAYANG DI ATAS 
BULAN, diambil oleh seorang ahli 
perbintangan sipil. Sersan Willard 
Wannail, yang menyelidiki 
pendaratan-pendaratan UFO di 
Oahu sewaktu berada dalam Agen 
Rahasia Angkatan Darat, 
memperlihatkan kepada kami 
sebuah potret berukuran 8 kali 10 
yang jelas detilnya yang 
memperlihatkan sebuah pesawat 
ruang angkasa berwarna keperakan 
yang melayang-layang tepat di atas 
daratan luas Bulan, diperkirakan 
berukuran sepanjang beberapa mil, 
dan dikatakan merupakan 
PESAWAT-KOTA yang dirancang 
untuk mengangkut ribuan orang 
antar sistem tata surya atau galaksi 
dan hidup selama periode waktu 
yang panjang dalam komunitas yang 


mengorbit yang mandiri! 

Di tahun 1950an dan 1960an 
semakin banyak cahaya yang 
bergerak, berkelap-kelip, serta yang 
tidak bergerak di Bulan yang dilihat 
oleh para ahli perbintangan sipil, 
biasanya di dalam kawah-kawah, 
bersama-sama dengan sebuah 
tanda salib bersinar-sinar yang 
misterius. 

Pesawat ruang angkasa Soviet 
dan Amerika yang mengorbit di atas 


Bulan mulai memotret struktur- 
struktur misterius di Bulan yang 
untuk sementara disensor oleh 
NASA, tetapi berhasil didapatkan 
oleh peneliti-peneliti ilmiah seperti 
Fred Steckling yang menuntut bukti 
dari apa yang disebut “Agen Sipil” 
ini. Menakjubkan bagaimana NASA 
mengeluarkan potret-potret ini 
TANPA KOMENTAR! Banyak 
dari struktur-struktur tersebut yang 
hanya dapat dilihat apabila potret- 



Nomor 12 


li 


INFO-UFO 



















Sebuah obyek berbentuk seperti piring terbang terlihat dan 
berhasil dipotret oleh awak Apollo 16 saat mendekati bulan. 


potret tersebut dibesarkan ke dalam 
ukuran yang jauh lebih besar. 

Pesawat ruang angkasa 
Amerika Serikat RANGER II 
memotret lebih dari 200 lembar 
potret yang memperlihatkan kawah- 
kawah bulan dengan kubah-kubah 
di dalamnya. Kubah-kubah ini 
bukanlah hal yang baru. Mereka 
dilaporkan dalam media masa oleh 
para ahli perbintangan Perancis 
kurang lebih 48 tahun sebelumnya. 
33 lembar potret kubah Bulan dari 
Lunar Orbiter 2 diterbitkan tanpa 
komentar, di Washington D.C., di 
tahun 1967. Pada tanggal 1 Juni 
1966, NASA telah mengakui kepada 
media masa bahwa para astronot 
telah melihat UFO, setelah itu 
berkontradiksi dengan pernyataan 
mereka sendiri, menyangkalnya. 
(Siapapun yang menyimpan semua 
pernyataan resmi mengenai UFO 
dari agen-agen akan menemukan 
banyak pernyataan yang saling 
berlawanan yang membuktikan 
adanya penutup-nutupan). Hal 
tersebut tidak menghalangi Astronot 
Gordon Cooper dari mengeluarkan 
pernyataannya kepada publik, “Saya 
meyakini adanya kehidupan di luar 
bumi karena saya melihat pesawat 
ruang angkasa” (pada orbit 
Gemininya yang ke-16). Ada juga 
potret-potret ‘Puncak-puncak Blair’ 
yang diambil oleh satelit-satelit di 
Bulan menunjukkan puncak-puncak 
aneh yang disimpulkan membentuk 
pola-pola geometris yang sempurna. 
Puncak-puncak putih yang tinggi 
menyerupai monumen Washington 
tersebut dipotret di permukaan 
bulan, bersama dengan jalan atau 
jalur lurus yang misterius yang 
memotong menembus kawah, bukit, 
lembah, dan puncak-puncak batu 
karang tanpa satu belokanpun. 
Sebagian dari kubah-kubah tersebut 
memiliki sinar yang berkelap-kelip. 
Beberapa lembar potret NASA 
menunjukkan objek-objek panjang 
berbentuk cerutu yang didaratkan di 


Bulan, yang kemudian tinggal landas 
dalam potret-potret lainnya. Ada 
juga sebuah objek yang menyerupai 
piramid di sisi gelap. SISI GELAP 
selalu tersembunyi dari mata dan 
teleskop kita di Bumi, suatu tempat 
yang sangat sempurna bagi para 
alien untuk membangun stasiun 
ruang angkasa rahasia yang 
tersembunyi. Kurangnya lapisan 
atmosfer bukanlah suatu masalah 
untuk mengelilingi kubah-kubah 
tersebut dengan lingkungan buatan, 
yang bahkan diakui NASA bahwa 
para ilmuwan kita memiliki teknologi 
(tetapi tidak milyaran dollar) untuk 
membangun, basis-basis bawah 
tanah dengan sirkulasi udara buatan 
seperti yang dimiliki pihak militer 
kita di Bumi. 

Astronot Edgar Mitchell secara 
pribadi mengatakan kepada Farida 
Iskiovet, dari Departemen Urusan 
Antarplanet, bahwa ia melihat 
sebuah UFO di Bulan. Di tahun 1978 
seorang misterius yang tinggi, kekar, 
orang berpenampilan khas seorang 
agen pindah ke Maui, beridentitas 
sebagai Mr. English. Ia 


mempunyai akses menuju yang 
AMAT RAHASIA dari NASA, dan 
melaporkan bahwa ia adalah staff 
fotografer dari para astronot Apollo, 
telah memotret puing-puing dan 
tubuh-tubuh dari cakram terbang 
alien di hanggar rahasia Angkatan 
Udara Texas, dan telah melihat 
sebuah pesawat ruang angkasa yang 
tidak teridentifikasi selama ia 
bersama-sama dengan para 
astronot. Ia menukar data UFO dan 
mengakui bahwa para astronot telah 
melihat pesawat ruang angkasa di 
Bulan adalah benar! 

Ada laporan yang tidak 
terkonfirmasi bahwa pada waktu 
Buzz Aldrin membuka pintu setelah 
mendarat di Bulan, ia segera melihat 
makhluk beradab yang transparan 
yang sedang memandangnya di luar. 
Selamat datang di Bulan? 

Direktur NASA Kraft 
menambahkan bahwa ada frekuensi 
radio pemerintah dan swasta rahasia 
antara Bulan dan Kendali Misi yang 
menangkap percakapan misterius 
selama dua menit. Untuk 
membuktikan kebenarannya, 


INFO-UFO 


12 


Nomor 12 






ratusan operator radio sipil yang 
independen dengan peralatan VHF 
yang kuat secara terpisah 
melaporkan telah mendengar 
pesawat ruang angkasa AME 
melaporkan dari para astronot 
Apollo! 

Operator-operator radio Soviet 
juga menerimanya dan 
menyebarluaskannya di Moskow. 
Satu lagi pesan radio yang misterius 
dari Bulan diudarakan di stasiun 
televisi pemerintah di Perancis 
hanya satu kali sebelum pesan 
tersebut disensor setelah pesan 
tersebut bocor ke masyarakat. 
Hubungan tersebut nampaknya jelas 
terjadi dalam bahasa alien. Pakar 
sejarah dan penulis Perancis yang 
terkenal Robbert Charroux 
mempublikasikan hubungan yang 
telah dilarang di Amerika Serikat 
tersebut. Pesan tersebut beralasan 
dari astronot Worden yang 
mengirimkannya kepada NASA, 
dan para pakar bahasa belum 
mampu menterjemahkan pesan 
tersebut. 

Meskipun demikian, siaran 
Stasiun Radio Pemerintah dari 
Bulan berikut ini tidak disensor: 

“Struktur-struktur kubah ter¬ 
sebut terisi sebagian. Retakan- 
retakan telah memasuki struktur- 



Mengapa kosmonot Soviet tidak 
pernah mendarat di Bulan? 


struktur tersebut sebelum mereka 
dibangun atau kubah-kubah tersebut 
lebih muda daripada dasarnya. 
Daerah tersebut berbentuk oval atau 
lonjong.” 

Apakah kubah-kubah dan 
struktur-struktur yang dibangun ini? 
Stasiun radio pemerintah Apollo 
menyiarkan dari Bulan juga 
menggunakan istilah dan kata-kata 
“KERLAP-KERLIP CAHAYA”, 
“BANGUNAN-BANGUNAN”, 
“JALAN”, “JALUR”, dan 
“BALOK-BALOK BESAR”. 
Pada waktu para reporter berita 
menanyakan istilah-istilah ini kepada 
pejabat-pejabat program ruang 
angkasa, dengan konyol mereka 
diberitahu bahwa ini adalah 
penggunaan istilah untuk 
pembentukan geologis. Meskipun 
demikian, ilmuwan “yang 
mengajarkan geologi kepada para 
astronot”, mengakui bahwa ia 
benar-benar dibingungkan oleh 
istilah-istilah tersebut. Pakar geologi 
ini, Farouk El Bez mengakui hal 
yang menentukan ketika ia 
mengatakan, “Tidak setiap 
penemuan telah diberitakan”. Pada 
waktu para reporter berita bertanya 
kepadanya mengenai cahaya yang 
berkerlap-kerlip, Mr. Bez 
menjawab, “tidak diragukan lagi, hal 
itu bukan proses alami.” 

Pernahkah Anda bertanya-tanya 
mengapa tidak ada astronot yang 
dikirimkan ke bulan sejak tahun 
1973? Mengapa program Bulan 
tiba-tiba diakhiri setelah begitu 
banyak sukses besar yang 
dipublikasikan? Apa logikanya? 
Mengapa para ilmuwan dan juru 
bicara NASA di tahun 1960an 
membual mengenai bagaimana 
mereka akan mendirikan basis-basis 
ruang angkasa, kegiatan 
pertambangan, dan koloni-koloni di 
Bulan di tahun 1980an merubah 
rencana mereka? Alasan yang 
masuk akal adalah kurangnya uang 
dari Kongres, tetapi hanyalah 



Permukaan Bulan. 


alasan. Program Apollo hanya 
membutuhkan kurang dari satu 
persen dari dana! 

Mempertimbangkan milyaran 
dollar yang dihabiskan untuk 
PERTAHANAN, keuntungan 
militer dengan memiliki sebuah basis 
di Bulan akan besar sekali. 
Mengapa para pejabat ruang 
angkasa Amerika di tahun 1950an 
sampai 1960an begitu takut bahwa 
Soviet akan mengalahkan Amerika 
ke Bulan untuk mendapatkan 
keuntungan militer. Jadi mengapa 
mengambil risiko ancaman yang 
begitu besar dengan meninggalkan 
penerbangan-penerbangan ke 
Bulan? Dan mengapa para 
kosmonot Soviet TIDAK PERNAH 
mendarat di Bulan? 

Mungkinkah bahwa para 
penduduk lokal Bulan telah mengusir 
kita dari dunia mereka karena takut 
bahwa orang-orang Amerika akan 
menguasai Bulan seperti yang 
dilakukan terhadap orang-orang 
Meksiko di padang-padang gurun 
Amerika Serikat, orang Hawai, dan 
budaya-budaya lainnya. 

NASA disebarkan kepada 
masyarakat umum sebagai 
organisasi sipil, tetapi benarkah 
demikian? NASA didanai oleh 
pemerintah yang mengendalikan 


Nomor 12 


B 


INFO-UFO 














UFO dengan ukuran yang cukup besar, dengan sinar-sinar 
yang mengelilinginya disaksikan oleh astronaut Apollo 14. 


kebijakan-kebijakan dengan 
tekanan-tekanan ekonomi. Para 
direktur dan astronot NASA secara 
tradisional adalah mantan pejabat 
militer yang menerima pensiun 
militer, banyak yang memiliki saham 
atau posisi dalam industri 
pertahanan sebagai orang-orang 
sipil. Pada waktu berada dalam 
kemiliteran mereka diambil 
sumpahnya dalam kerahasiaan 
mengenai UFO, berada di bawah 
undang-undang kerahasiaan UFO 
seperti JANAP-146, The Code of 
Federal Regulations bab 14 ayat 


1211, dan undang-undang 
kemiliteran lainnya yang menuntut 
kerahasiaan UFO untuk seumur 
hidup. Hukumannya adalah denda 
maksimal $10,000 serta hukuman 
penjara selama 10 tahun, gangguan 
yang terus menerus, dan 
pemindahan atau pengurungan ke 
stasiun-stasiun militer yang jauh dan 
terpencil. Selama dalam dinas 
mereka yang berbicara terlalu 
banyak mengenai UFO akan 
dibawa ke pengadilan, diturunkan 
pangkat dan gajinya, dan 
dikeluarkan secara tidak hormat, 


dan dalam pensiun mereka bisa 
kehilangan semua keuangan pensiun 
dan tunjangan kesehatan termasuk 
pendapatan mereka. 

Perhatikan bahwa para astronot 
yang berbicara mengenai UFO 
semuanya berasal dari jaman 
sebelum pendaratan APOLLO di 
Bulan untuk pertama kalinya (1969) 
sebelum diberlakukan tembok 
kerahasiaan dan selama tahun- 
tahun di mana NASA secara umum 
mengakui penglihatan-penglihatan 
UFO. Mengapa NASA tiba-tiba 
merubah kebijakan publiknya? 

Apakah Apollo yang berorbit 
mengelilingi Bulan yang 
mengirimkan potret-potret mengenai 
kegiatan pertambangan, kubah- 
kubah, jalan-jalan, sebuah piramid, 
sebuah stasiun ruang angkasa 
(bernama Luna) dan danau-danau 
di sisi gelap Bulan yang 
tersembunyi? Apakah mereka 
benar-benar mengkhawatirkan 
kemungkinan serangan alien dari 
basis tersebut serta takut 
masyarakat akan panik? Apakah 
terlalu memalukan untuk mengakui 
bahwa milyaran dollar uang 
pembayar pajak yang digunakan 
untuk program ruang angkasa 
sebagian besar terbuang percuma 
karena tujuan utama adalah untuk 
menguasai Bulan dan kita diusir dari 
dunia tersebut karena “kita 
mengacau?” Tidak ada pejabat 
yang akan mengakui bahwa mereka 
adalah orang-orang yang melakukan 
korupsi yang ada dalam berita 
utama, setelah dikatakan demikian 
oleh para alien! 

Yang pasti, jika alien memang 
telah datang ke bumi, sudah tentu 
mereka juga akan menjelajahi bulan 
dan planet-planet lain. Dan justru 
merupakan hal yang aneh apabila 
mereka tidak melakukan penelitian 
di sana pula serta membangun 
pangkalan di sana. Bulan adalah 
tempat yang sangat strategis untuk 
mengamati bumi. (Steve Omar) * 


INFO-UFO 


14 


Nomor 12 





L 


a p o r a n 


Khusus 


Sebuah Pesan Aneh dari Alien di Bulan: 

MARA RABBI ALLARDI DINI 
ENDAVOUR ESA COUNS ALIM 



Benarkah Bulan sebuah dunia yang mati 
yang tidak mungkin ditinggali? 


Ada sebuah penelitian yang 
menandakan bahwa Bulan kita telah 
dikuasai dan dijelajahi oleh ras dari 
planet-planet lain, terutama dalam 
susunan bintang Orion, dan bahwa 
sekarang para alien yang disebut 
ZETAN dari Zeta Reticula aktif di 
sana. Ras Zeta telah dianalisis oleh 
para ahli jiwa pemerintah, yang 
dalam beberapa hal, menyerupai 
para ilmuwan Nazi, dan hasilnya 
adalah ... sangat canggih dan 
materialistik dalam teknologi, jenius 
secara intelektual, tetapi tidak 
memiliki rasa iba dan keinginan 
spiritual yang umumnya dimiliki 
sebagaian besar orang dalam 
bangsa-bangsa di Bumi. 

Konon ada juga bukti yang pasti 
bahwa ras ZETA telah menculik 
ribuan orang Amerika, yang 
kebanyakan telah digunakan dalam 
percobaan-percobaan genetis yang 
aneh oleh Nazi. Penduduk asli di 
Bulan, dari Regil, Betelguese, 
Bintang Bemard, dan sebuah planet 
yang mengelilingi Sirius, sebagian 
besar dikenal sebagai “bangsa grey” 
tetapi tidak semua (sebagian biru, 
orang-orang pirang Nordic, atau 
oranye atau bahkan putih pucat), 
adalah SEKUTU DARI 6 YANG 
SUCI... ibukota planet mereka 
dilaporkan adalah TYRANTOR. 
Mereka telah terlibat dalam perang 
antar kerajaan antar galaksi selama 
paling sedikit 50.000 tahun, di mana 
mereka menyerang planet-planet 
yang dikuasai musuhnya di Regil dan 
memperbudak banyak orang, perang 
bintang melawan ras Lyra dan Vega, 
serta melawan bangsa Siria yang 
tidak mau bergabung dengan 


ENAM 
SEKUTU. 

Sebagian dari 
peperangan 
bintang initeijadi 
di Bumi di jaman 
purbakala ketika 
koloni dari 
planet-planet 
yang berbeda 
berperang demi 
planet kita untuk 
mencoba 
merebut kendali. 

Bangsa Pleiades 
dari planet Erra, 
manusia dari 
stasiun ruang 
angkasa di 
Venus, ras Seth, 
ras Centauri dan 
makhluk- 
makhluk dari 
keduabelas 
planet di tata 
surya kita terlibat 
dalam 
peperangan di 
Bumi ini dan 
sebagian besar terusir dari planet ini 
(kecuali rahasia yang tertinggal di 
kota-kota dan basis-basis bawah 
tanah yang dimiliki oleh semua 
kebudayaan tersebut yang masih 
ada di Bumi). Sekarang ras Zeta 
memiliki sebuah stasiun ruang 
angkasa di sisi gelap yang 
tersembunyi di Bulan, dan banyak 
kota-kota bawah tanah di sana. 
Mereka juga memiliki pusat-pusat 
pengetahuan, militer, dan 
pertambangan di permukaan Bulan. 
Jadi orang Amerika dan Rusia tidak 


bisa dengan begitu saja terbang ke 
sana dan menancapkan bendera 
mereka serta berkata, “Hei, ini milik 
kami!” (seperti yang mereka biasa 
lakukan setelah menyerang negara- 
negara lain di Bumi). 

Agen-agen pemerintah telah 
terpaksa untuk melakukan segala 
sesuatu yang dapat mereka buat 
teorinya atau putarbalikkan, untuk 
membuat Bulan terlihat seperti 
sebuah dunia yang mati yang tidak 
mungkin ditinggali. Apa yang 
mereka tidak beritahukan kepada 


Nomor 12 


15 


INFO-UFO 







Para astronaut Apollo 11: Neil Armstrong, Michael Collins dan Edwin “Buzz” Aldrin 


Anda adalah bahwa ras ZETA tidak 
memerlukan udara seperti kita 
karena ras ZETA tidak memiliki 
paru-paru. Mereka tidak 
memerlukan saluran irigasi dan 
bertani karena ras ZETA tidak 
memiliki sistem pencernaan. 
Mereka tidak perlu 

mengkhawatirkan suhu yang terlalu 
panas atau dingin karena mereka 
memiliki kulit kuat yang luar biasa 
tebal ... seperti reptil hanya saja 
lebih ekstrim dan lebih kuat... dan 
berdarah dingin ... matahari, panas, 
dan dingin di Bulan tidak merusak 
kulit mereka. Sebenarnya, tanpa 
pakaian ruang angkasa mereka bisa 
MATI DI LAPISAN ATMOSFER 
BUMI KITA, seperti yang terjadi 
kepada mereka setelah keluar dari 
piring-piring terbang yang jatuh itu 
... karena udara Bumi kita beracun 
bagi ras ZETA. Udara dalam salah 


satu planet mereka, yang 
mengelilingi sebuah matahari 
bintang merah yang sekarat, terdiri 
dari elemen-elemen seperti belerang 
dan karbon monoksida... digam¬ 
barkan oleh para ilmuwan seperti 
efek rumah kaca yang dikarenakan 
polusi yang tidak terkendali. Ras 
ZETA ingin menguasai Bumi untuk 
diri mereka sendiri. Mereka tidak 
mampu hidup di permukaan Bumi 
tanpa menciptakan hibrida genetis 
submanusia dalam laboratorium ... 
sebagian mereka dan sebagian kita. 
Jadi mereka tinggal di kota-kota 
bawah tanah di Amerika Serikat, 
Uni Soviet, Bulan, Mars, dan 
asteroid-asteroid tertentu di Jupiter. 

Di jaman purbakala sebuah 
planet di antara Mars dan Jupiter, 
Maldek, dihancurkan dan dirubah 
menjadi asteroid oleh sebuah perang 
nuklir, diduga karena pengaruh 


bangsa Zeta (Zetan). Merkurius 
memiliki kebudayaan dan udara dan 
dihancurkan oleh perang nuklir, yang 
dilaporkan melemparkannya keluar 
dari orbit dan menyebabkannya 
berada terlalu dekat dengan 
Matahari. 

Mars juga mengalami 
peperangan nuklir yang dikatakan 
menghancurkan lautannya, sebagian 
besar lapisan atmosfernya, hutan, 
dan ladang-ladang (yang kemudian 
dirusak oleh komet atau asteroid 
yang melewat). Kita beruntung 
perang bintang itu tidak 
menghancurkan Bumi setelah 
mereka menyebabkan terjadinya 
perubahan lapisan luar bumi secara 
tiba-tiba yang menghancurkan 
Atlantis, Lemuria, Rama, dan benua- 
benua lainnya... dan menghancur¬ 
kan kebudayaan-kebudayaan di 
Timur Tengah, Asia, Amazon 


INFO-UFO 


16 


Nomor 12 






Edwin “Buzz” Aldrin melihat UFO tidak 
lama setelah pendaratan Apollo 11. 


Amerika kuno, dan lain-lain. 

Timothy Good dalam bukunya 
“Above Top Secret” menjelaskan 
bahwa menurut laporan-laporan 
yang tidak terkonfirmasi sampai 
sekarang, Neil Armstrong dan 
Edwin “Buzz” Aldrin melihat UFO 
tidak lama setelah pendaratan 
bersejarah di Bulan dengan 
menggunakan Apollo 11 pada 
tanggal 21 Juli 1969. Saya ingat 
mendengar salah satu dari para 
astronot itu menyebutkan suatu 
“sinar” di dalam atau di atas kawah 
selama siaran televisi, diikuti oleh 
permintaan oleh kontrol misi untuk 
informasi lebih lanjut. Tidak ada lagi 
yang terdengar. 

Menurut seorang mantan 
pegawai NASA Otto Binder, 
stasiun radio tidak bernama dengan 
fasilitas penerima VHS mereka 
sendiri yang melewati saluran siaran 
NASA mendapatkan pembicaraan 
sebagai berikut: 

NASA: Ada apa di sana? 
Kontrol Misi memanggil Apollo 11... 

Apolloll: “Benda-benda” ini 
besar, Pak! Sangat besar! YA 
TUHAN! Anda tidak akan 
mempercayainya! Saya 

beritahukan kepada Anda ada 


pesawat ruang 
angkasa yang lain 
di sana. Berbaris 
di sisi jauh tepian 
kawah! Mereka 
sedang mem¬ 
perhatikan kita di 
Bulan! 

Di tahun 1979 
M a u r i c e 
Chatelain, mantan 
pemimpin Sistem 
Komunikasi 
NASA mengkon- 
firmasikan bahwa 
Armstrong me¬ 
mang melaporkan 
melihat dua UFO 
di tepi sebuah 
kawah. 

“Pertemuan tersebut adalah 
suatu rahasia umum di NASA,” 
ungkapnya, “tetapi tidak seorangpun 
yang membicarakannya sampai 


sekarang.” 

Menurut dugaan para ilmuwan 
Sovietlah yang pertama 
mengkonfirmasikan peristiwa 
tersebut. “Menurut informasi kami, 
pertemuan tersebut segera 
dilaporkan setelah pendaratan modul 
tersebut,” kata Dr. Vladimir 
Azhazha, seorang ahli ilmu fisika dan 
Profesor Matematika di Universitas 
Moskow. “Neil Armstrong telah 
mengirimkan pesan kepada Kontrol 
Misi bahwa dua objek besar, yang 
misterius sedang memperhatikan 
mereka setelah mendarat di dekat 
modul bulan. Tetapi pesannya tidak 
pernah terdengar oleh masyarakat 
umum - karena NASA 
menyensornya. “Menurut ilmuwan 
Soviet lainnya, Dr. Aleksander 
Kazantsev, Buss Aldrin membuat 
film berwarna UFO-UFO tersebut 
dari dalam modul, dan terus 
memfilmkannya setelah ia dan 



Rencana Amerika Serikat membangun pangkalan atau koloni 
di Bulan, mengapa tidak pernah diwujudkan? 


INFO-UFO 


Nomor 12 


17 























Sebuah benda 
terbang aneh 
bersinar yang 
besar berada 
di atas para 
astronot 
Apollo 11. 


Armstrong pergi ke luar. Dr. 
Azhazha menyatakan bahwa UFO 
berangkat tidak lama setelah para 
astronot tersebut ke luar ke 
permukaan bulan. 

Maurice Chatelain juga 
mengkonfirmasikan bahwa 
transmisi radio Apollo 11 beberapa 
kali dikacaukan untuk 
menyembunyikan berita tersebut 
dari masyarakat umum. Chatelain 
menyatakan bahwa “semua 
penerbangan Apollo dan Gemini 
telah diikuti, keduanya dari jarak 
yang jauh dan kadang-kadang juga 
lumayan dekat, oleh kendaraan 
ruang angkasa yang bukan dari bumi 


- piring-piring terbang, atau UFO, 
apabila Anda mau menyebutnya 
demikian. Setiap kali hal itu terjadi, 
para astronot tersebut 
menginformasikan Kontrol Misi, 
yang kemudian memerintahkan 
mereka untuk tetap diam.” 

Ia meneruskan: “Saya rasa 
Walter Schirra yang menaiki 
Mercury 8 adalah astronot pertama 
yang menggunakan kode ‘Santa 
Claus’ untuk menunjukkan 
keberadaan piring terbang di 
samping kapsul-kapsul ruang 
angkasa. Meskipun demikian, 
pengumumannya hampir tidak 
diperhatikan oleh masyarakat 


umum. Sedikit berbeda ketika 
James Lovell di Apollo 8 
memerintahkan modul keluar dari 
belakang bulan dan mengatakan 
kepada semua orang: ‘TOLONG 
DIINFORMASIKAN BAHWA 
ADA SEORANG SANTA 
CLAUS’. Meskipun hal ini terjadi 
di Hari Natal tahun 1968, banyak 
orang merasakan ada suatu makna 
tersembunyi di balik kata-kata 
tersebut.” 

Ada kebocoran di FRANCE 
INTER stasiun televisi pemerintah 
pada tanggal 3 Agustus 1962, pukul 
8.00 pagi, dan juga dalam majalah 
mingguan Le Meilleur, yang dengan 
cepat ditutupi. Alain Ayache 
melaporkan, “Mengapa tidak ada 
seorangpun yang membicarakan 
pesan misterius yang terdengar di 
Bulan, yakni 8 kata yang tidak dapat 
diterjemahkan? Mungkin hal 
tersebut membuktikan bahwa orang- 
orang lain memang ada, sesuatu 
yang ingin NASA sembunyikan ... 
kata-kata yang benar-benar 
menyebarkan bibit kepanikan. 44 

Segala sesuatunya berjalan 
lancar hari itu di Bulan kita, kemudian 
pada pukul 11.15 suatu gangguan 
yang luar biasa terjadi dan hubungan 
dengan Houston terputus. Worden, 
orang yang bertanggung jawab 
dalam telekomunikasi, tertarik oleh 
suara nafas dan sebuah siulan 
panjang. Sebuah kalimat terus 
menerus diulangi dengan nada yang 
sama. Dari suara yang kecil sampai 
nada yang melengking, dan dari 
suara yang agak tertekan sampai 
teriakan yang parau. Untungnya 
hubungan ini terekam tape rekorder 
Lem, dan Worden mengirimkannya 
kepada NASA. 

Inilah 8 kata-kata yang terpisah 
dan misterius itu. 

“MARA RABBI ALLARDI 
DINI ENDAVOUR ESA COUNS 
ALIM.” 

Adakah yang tahu kira-kira apa 
artinya ucapan itu?* 



Mengapa eksplorasi ke Bulan tidak berlanjut terus? 
Apakah bulan memang ada “pemiliknya” ? 


INFO-UFO 


18 


Nomor 12 












u 


Alien dan Kehidupan Manusia (12) 

T E P P A PAPEFIS 

Oleh Robert Morning Sky 



Di galaksi kita ada milyaran Makhluk Bintang. 


Artikel berikut ini merupakan 
ringkasan dari “Terra Papers: The 
Hidden History of Planet Earth” 
oleh Robert Morning Sky. 

Bagian 1: 

KATA PENGANTAR 

Saya dipanggil ‘Morning Sky’. 
Saya tumbuh besar dengan 
mendengar kisah-kisah dari kakek 
saya yang menceritakan mengenai 
Makhluk Ruang Angkasa yang ia 
tolong. Kakek saya adalah salah 
seorang dari pemuda Amerika asli 
yang merupakan saksi mata 
jatuhnya pesawat ruang angkasa di 
tahun 1947, apa yang sekarang 
dikenal sebagai peristiwa Roswell. 

Pada waktu mereka sampai di 
lokasi, mereka menemukan satu 
makhluk masih hidup. Mereka 
membawanya kembali ke kamp 
mereka di mana mereka 
menyembunyikan dan merawatnya 
sampai pulih kembali. Karena rasa 
hormat mereka memanggilnya ‘Star 
Elder’; seiring dengan berlalunya 
waktu ia mengungkapkan namanya. 
Ia bernama Bek’Ti. Ia mengung¬ 
kapkan kepada mereka sejarah 
kemanusiaan dan planet Bumi. 

Di akhir tahun 1960an, ketika 
saya masuk perguruan tinggi, saya 
menyadari kemungkinan yang 
menarik bahwa kisah-kisah ini 
mungkin tidak benar. Oleh karena 
itu saya masuk ke Pelajaran Agama, 
program pendidikan independen 
yang memberikan kesempatan 
kepada saya untuk meneliti catatan- 
catatan kuno untuk membuktikan 
benar atau salahnya kisah-kisah 


mengenai Star Elder. 

Saya menyerahkan sebuah tesis 
yang merupakan ringkasan dari 
penelitian saya selama tiga tahun 
kepada profesor Pelajaran Agama 
saya. Tesis tersebut berjudul “Terra, 
A Hidden History of Planet Earth”. 
Dalam waktu beberapa hari, ia telah 
mengecapnya sebagai “tulisan yang 
menghujat Tuhan dan menghina!”. 
Hampir saja saya dikeluarkan dari 
sekolah. 

Tidak berhasil dalam bidang 
akademis, saya memutuskan untuk 
menghubungi beberapa organisasi 
dan peneliti UFO. Reaksi yang 
umum adalah mengecap tulisan 
tersebut sebagai “hal-hal yang 
berhubungan dengan mitos dan 
legenda orang Amerika Asli, tidak 
cocok untuk penelitian atas suatu 


fenomena ilmiah”. 

Penolakan mentah-mentah 
seperti itu membuat saya marah. 
Selama hampir tiga puluh tahun, 
bahkan untuk memegang sebuah 
buku mengenai UFO atau Jaman 
Baru pun saya tidak mau. Secara 
keagamaan saya menolak untuk 
membaca atau mendengar 
mengenai apa yang ada di luar sana. 

Situasi telah berubah. Kakek 
saya telah meninggal, tetapi 
sebelumnya ia telah menepati 
janjinya dengan menceritakan kisah 
tersebut sekali lagi. 

Sejarah kemanusiaan dan Bumi 
seperti yang diungkapkan oleh 
Bek’ti mendebarkan sekaligus 
menakutkan. Penciptaan manusia 
dan tempatnya di galaksi dijelaskan, 
tetapi dalam prosesnya, kemuliaan 


Nomor 12 


19 


INFO-UFO 


Art by D. W. Cowgill 






dan harga diri Manusia terluka. 
Fenomena penculikan dan hadirnya 
makhluk grey adalah bagian integral 
dari sejarah kemanusiaan, dan 
dijelaskan sebagai suatu susunan 
tujuan Makhluk-makhluk Bintang 
bagi umat manusia. 

Sumber dari agama Manusia dan 
asal mula tokoh-tokoh legenda 
seperti Zeus, Osiris, Isis, Minotaur 
dan sejumlah makhluk ‘mitos’ 
lainnya dijelaskan dan juga 
ditempatkan ke dalam susunan 
sejarah Bumi. 

Bagian 2: 

KISAH MENGENAI 
PENCIPTAAN MANUSIA 

Di galaksi kita ada milyaran 
Makhluk Bintang. Ras Humanoid 
adalah suatu keharusan, bukan 
pengecualian. Ras-ras ini 
diturunkan dari berbagai bentuk 
kehidupan: reptil, serangga, 
dinosaurus, burung, dan bentuk- 
bentuk kehidupan lain yang tidak 
dapat dibayangkan oleh umat 
manusia. 

Salah satu Ras Bintang yang 
paling tua dalam bagian alam 
semesta ini adalah reptil Ari-An 
yang nenek moyangnya adalah 
dinosaurus dalam sistem 
perbintangan Orion. Diperintah oleh 
Ratu, mereka menciptakan kerajaan 
yang paling kuat dalam galaksi ini. 
Kekejaman dan keberanian para 
prajurit Ari-An tidak tertandingi, dan 
Kerajaan Ari-An tidak tertandingi 
dalam hal kekuatan dan kebesaran. 
Peperangan yang tak terhitung 
dalam waktu jutaan tahun telah 
membuat Kerajaan ini 
mengembangkan strategi-strategi 
perang yang canggih. Di antaranya, 
Ari-An mempraktekkan 

“persyaratan” atau “pemrograman 
ulang” untuk mengendalikan 
populasi yang dikuasainya dan 
memberlakukan mereka sebagai 
aset daripada beban. Musuh 


menjadi pelayan yang patuh pada 
tahta ratu reptilia. Dengan cara ini, 
bangsa Ari-An menghilangkan 
pemberontakan. 

Suatu evolusi yang tidak terduga 
dari ras lain dalam sistem bintang 
Sirius menimbulkan suatu ancaman 
bagi Kerajaan Ari-An. Meskipun 
tidak setua atau secanggih bangsa 
reptil, para prajurit Kerajaan Kanus, 
ras seperti anjing (mirip serigala) ini 
menutupi segala kekurangan mereka 
dengan kebengisan. Bahkan para 
prajurit Ari-An yang paling disiplin 
sekalipun takut kepada para prajurit 
Siria yang kejam dan kasar, yang 
berhenti untuk memakan daging 
musuh mereka di medan 
pertempuran. 

Perkembangan yang cepat dari 
para prajurit Siria mengancam 
keberadaan Kerajaan Ari-An. 
Sebagai akibatnya, ratu mendekati 
raja Siria untuk menawarkan 
persekutuan. Disepakatilah sebuah 
perjanjian yang menandai daerah 
mana dari galaksi yang dikuasai 
masing-masing kerajaan, dan selama 
beberapa waktu, prajurit dari kedua 
kerajaan berperang saling 
mendukung. 

Dengan lahirnya sistem bintang 
yang baru, Raja Siria dengan segera 
menyatakan haknya. Sementara 
orang-orang Siria mulai 
mengeksploitasi sumber-sumber 
dayanya, sistem yang baru ini 
menjadi pos depan bagi Kerajaan 
Ari-An dan Siria, dan kekuatan 
serta kekayaan bagi keduanya terus 
bertambah. Tetapi akhirnya perang 
pecah lagi, kali ini terjadi di antara 
para lawan raja-raja Siria. Pada 
akhirnya, pasukan Ari-An 
bergabung dengan Raja An. 
Seluruh dunia yang dikuasai oleh 
lawannya hancur sama sekali, 
termasuk bulan-bulan dan koloni- 
koloninya. 

Lama kemudian, Raja An 
mengirimkan putranya Pangeran Ea 
dan putrinya, Putri Nin-Hur-Sag 


(keduanya ilmuwan ahli genetis) 
untuk membangun kembali dunia 
Eridu yang hancur dan sekali lagi 
memanfaatkan sumber-sumber 
daya yang berharga dan yang 
sangat dibutuhkan yang ditemukan 
di sana. Mereka berhasil 
memulihkan lapisan atmosfer; 
mengisi kembali lautan dengan 
kehidupan; menciptakan kembali 
tumbuh-tumbuhan, pepohonan dan 
bunga; serta mengkawin-silangkan 
berbagai macam makhluk. Planet 
Eridu (Bumi) terlahir kembali. 

Dihasilkan makhluk-makhluk 
baru untuk menghuni planet 
tersebut. Ada satu makhluk, Apa- 
Mus, yang merupakan binatang kera 
hibrida yang tujuan satu-satunya 
adalah untuk melayani dan 
diperbudak di ladang dan 
pertambangan. Tetapi binatang ini 
berbeda dari binatang lainnya. 
Mereka dapat memahami perintah 
dan dapat berkomunikasi. Putri Nin- 
Hur-Sag telah merekayasa binatang 
kera hibrida tersebut dengan 
menggunakan DNA-nya sendiri. 
Binatang tersebut tumbuh dengan 
cerdas dan mulai mengajari 
keturunannya yang bertambah 
dengan cepat. 

Pada waktu pekerja spesies yang 
direkayasa secara genetis lainnya - 
penghuni bawah tanah Kadal Sheti, 
memberontak dan merebut 
kekuasaan, Makhluk-makhluk 
Bintang yang memerintah melarikan 
diri dari planet tersebut. Dengan 
tidak adanya lawan, Sheti 
menggunakan pengendalian pikiran 
dan teknik-teknik pemrograman 
yang mereka pelajari dari tuan-tuan 
mereka untuk merubah ingatan 
keturunan Makhluk Bintang yang 
tersisa. Pengetahuan manusia 
mengenai Makhluk Bintang 
digantikan dengan mitos dan 
legenda. 

Kendali Sheti telah dan terus 
ditantang oleh banyak ras bintang 
lainnya yang mencoba untuk 


INFO-UFO 


20 


Nomor 12 




Mengapa cerita yang terjadi di masa lalu hanya dianggap mitos? 


mendapatkan kendali atas Bumi - 
dan umat manusia - untuk 
kepentingan mereka sendiri. 
Perebutan kekuasaan ini terus 
berlangsung. 

Bagian 3: 

USAHA PENGGULINGAN 
KEKUASAAN - DULU, 
SEKARANG, DAN AKAN 
DATANG 

Ras reptil Ari-An telah 
melakukan beberapa kali usaha 
untuk menggulingkan kekuasaan 
yang sekarang ada di Bumi. Di 
awal abad ke-20, gerakan ras Arya 
di seluruh dunia dalam usaha untuk 
menguasai seluruh dunia yang 
“patuh” hampir berhasil. Apabila, 
seperti apa yang dipikirkan oleh 
penulis, mereka meneruskan usaha- 
usaha mereka, akan muncul 
gerakan-gerakan dalam kelompok 
penguasa. 

Bangsa reptil akan muncul dalam 
segala segi media sebagai makhluk 
yang ramah atau pahlawan, 
beijuang demi kepentingan manusia. 
Pahlawan super reptil akan menjadi 
tokoh panutan anak-anak. 

Kebangkitan keagamaan telah 
dipentaskan oleh bangsa Siria di 
sepanjang sejarah Bumi. 
Pengadilan yang didirikan oleh 
geraja Roma Katolik, Perang Paus, 
banyak “Juru-juru Selamat” dan 
“Penglihatan-penglihatan Aj aib” 
telah direkayasa oleh mereka untuk 
mengembalikan umat manusia ke 
dalam pengaruh mereka. Apabila 
mereka, juga, mencoba mengambil 
alih Bumi seperti yang dirasakan 
oleh penulis, maka kembalinya ke 
azas-azas dasar juga akan terjadi, 
seperti juga meningkatnya 
penampakan malaikat dan kejadian- 
kejadian ajaib. 

Pola yang ada menunjukkan 
usaha-usaha yang sedang 
berlangsung untuk mengarahkan 
orang-orang Planet Bumi dan juga 


meramalkan peristiwa-peristiwa di 
masa yang akan datang. 

Umat manusia akan segera 
dikelilingi oleh gambaran akan 
asteroid dan bertabrakannya komet- 
komet. Babi-babi hitam akan 
terlihat di mana-mana seperti juga 
makhluk-makhluk malaikat serta 
keajaiban. Dinosaurus akan 
menjadi pahlawan anak-anak dan 
kekerasan akan menjadi dasar 
permainan mereka. Akan muncul 
penyakit-penyakit baru yang 
tersebar lewat udara, kebal terhadap 
pengobatan yang ada. NASA akan 
menjadi lemah dan tidak berguna, 
apabila tidak dihentikan. 

Perang galaksi untuk 
memperebutkan kekuasaan terjadi 
di depan kita. Bumi - dan Manusia 
- adalah hadiahnya. 

Crop Circle, Komunikasi Visual 

Dalam usaha untuk 
berkomunikasi dengan keturunan 
Makhluk Bintang - terutama 


mereka yang mampu mengingat 
“petunjuk” - tanda-tanda visual 
dikirimkan dalam bentuk crop 
circles. Tanda-tanda yang ditujukan 
bagi keturunan bangsa Siria 
biasanya memiliki kemiripan yang 
menyolok dengan tulisan hierogliph 
bangsa Mesir kuno, disain-disain 
berbentuk bola sepak, atau 
lingkaran-lingkaran dengan titik di 
tengah. Crop circles juga muncul 
sebagai rumus-rumus matematika. 

Crop circles dari Ari-An sering 
memiliki bentuk seperti ular, atau 
serangga atau makhluk-makhluk 
seperti kutu. Apapun bentuknya, 
crop circles merupakan tanda bagi 
para keturunan bahwa mereka 
tidaklah dilupakan. 

Sebagai tanda bahwa sebuah 
pesawat ruang angkasa telah 
dikirimkan ke tata surya dan Bumi, 
di mana-mana ada gambaran 
banyak sekali pesawat ruang 
angkasa antar planet dan krunya 
terlibat dalam “penyelamatan” 
heroik umat manusia dan Bumi. 


Nomor 12 


21 


INFO-UFO 









Untuk melawan gambaran makhluk 
surga yang “baik”, gambaran 
mengenai jatuhnya asteroid dan 
komet-komet yang bertabrakan 
akan digunakan sebagai alasan 
untuk membidikkan misil-misil anti 
asteroid ke arah langit dengan tujuan 
“pertahanan”. 

Bagian 4: 

BENTUK PENGENDALIAN 
HARAPAN MANUSIA: 
DARAH BIRU 

Sementara itu, untuk 
mempertahankan kendali atas umat 
manusia, Sheti telah 
memperkenalkan alat-alat baru 
untuk terus membombardir kita 
dengan selimut elektronik yang 
mengendalikan dan membuat kita 
kebal. Banyak dari barang-barang 
elektronik ini dibawa-bawa ke 
mana-mana. Tape dan CD player 
dengan headphones, virtual reality 
gear, pagers, pocket games, cellular 
phones, beepers, dan lain-lain, 
sekarang sangat umum. 

Semua jenis obat-obatan, legal 
dan ilegal (termasuk alkohol, rokok, 
dan narkotika) adalah bagian dari 
program pengendalian untuk 
menjaga agar manusia tetap patuh. 

Modifikasi perilaku untuk 
mencegah kita termotivasi untuk 
berjuang demi diri kita sendiri, akan 
diharuskan bahwa tidak ada 
manusia yang diijinkan berstatus 
pahlawan. Mereka yang tidak balas 
melawan, tetapi menahan 
penderitaan yang sangat berat akan 
menjadi “pahlawan-pahlawan” baru 
dan tokoh-tokoh panutan: korban, 
martir, POW yang disiksa, dan 
orang-orang yang meninggal karena 
membela negara mereka. 

Pengendalian populasi akan 
bertambah kuat dan hanya yang 
terpilih yang diijinkan untuk terus. 
Pelenyapan dan penculikan akan 
meningkat, terutama wanita dan 
anak-anak kecil. Akan muncul 


penyakit-penyakit baru yang 
tersebar lewat udara. Obesitas akan 
meningkat, disfungsi seksual pada 
pria akan meningkat, dan siklus 
menstruasi wanita akan menurun 
dari 28 hari menjadi 25 hari. 

Untuk mempertahankan kendali 
atas umat manusia dan menjaga kita 
tetap di Bumi, NASA akan 
dihilangkan atau sangat dibatasi 
ruang lingkupnya. Semua bukti atas 
kehidupan di luar bumi akan 
disangkal dan ditutupi rapat-rapat. 

Harapan Manusia: Darah Biru 

Telah direncanakan daerah 
peperangan untuk perang galaksi 
selanjutnya demi penguasaan atas 
planet Bumi. Selama umat manusia 
mencari keselamatan “di luar sana”, 
ia membuka jalan bagi makhluk- 
makhluk yang mengincar untuk 
menjadi Penguasanya. Tetapi umat 
manusia memiliki pilihan lain. 

Meskipun dilahirkan oleh 
binatang dan dikembangbiakkan 
untuk melayani, umat manusia 
diciptakan oleh para ilmuwan ahli 
genetis, Pangeran Ea dan Putri Nin- 
Hur-Sag dengan menggunakan 
DNA mereka sendiri dan darah biru 
mereka sendiri. Garis keturunan 
bangsawan Siria ini memungkinkan 
umat manusia untuk mengakui Bumi 
sebagai miliknya. Inilah cerita yang 
telah ditutup-tutupi, kebenaran yang 
dibiarkan tersembunyi. 

Selama umat manusia menerima 
Penguasa dan Tuhan, kita menerima 
keberadaan perbudakan. Ketika 
kita akhirnya ingat bahwa kerajaan 
kita sendiri telah direbut, ketika pada 
akhirnya kita memandang diri kita 
sendiri sebagai Penguasa atau 
Tuhan atas diri kita sendiri, maka dan 
hanya dengan demikianlah kita akan 
bebas dari makhluk ruang angkasa. 

Penulis meminta para pembaca 
untuk menyelidiki sendiri informasi 
yang disajikan di sini. Jangan 
menerima apapun, ujilah semuanya. 


Tentukanlah sendiri apakah kata- 
kata Bek’Ti adalah benar. Anda 
adalah tuhan Anda sendiri, Anda 
adalah tuan dari nasib Anda - 
apabila Anda dapat mengingat 
Kebenaran. 

Catatan: Robert Morning Sky 
hampir selalu bepergian, mempesona 
para pemirsa dalam skala besar 
maupun kecil di seluruh dunia. Ia 
mempertunjukkan tarian-tarian 
tradisional orang Amerika Asli, 
kemudian menceritakan kisah ini di 
ruang-ruang tamu, teater, aula-aula 
sekolah, di radio dan acara-acara 
TV dan dalam wawancara- 
wawancara pribadi - di mana-mana 
orang akan mendengarkannya. 
Dengan cepat ia menjadi pembicara 
favorit di konvensi-konvensi dan 
ExpoUFO. Kata-katanya bergema 
dengan kebenaran. Orang 
menerima jawaban untuk jauh lebih 
banyak pertanyaan daripada yang 
dapat mereka pikirkan untuk 
tanyakan, dan mereka kembali untuk 
mendengarkannya lagi dan lagi. 

Morning Sky telah mengalami 
beberapa kali perampokan di 
kantornya dan dokumen-dokumen 
rahasia serta peralatan komputernya 
dicuri. Trailernya dirusak. 
Nyawanya diancam. Ia telah 
menderita kerugian yang sangat 
besar, tetapi ia telah berjanji kepada 
kakeknya, dan janji itu tidak akan 
dilanggar, tidak peduli apapun yang 
terjadi. 

Versi “Terra Papers: Hidden 
History of Planet Earth” oleh 
Robert Morning Sky ini telah 
diringkas terutama bagian 
Penglihatan oleh Betty Bland yang 
tinggal dan bekerja di Seattle. Ia 
adalah direktur eksekutif Light * 
House Promotions, dan terlibat 
dalam memproduksi Ocean Shores 
Convergence Psychic Fair on 
Memorial Weekend tahunan di 
Ocean Shores, Washington, 
(i Sumber: Majalah Perspectives, 
Maret/April 1996) ^ 


INFO-UFO 


22 


Nomor 12 




BETA-UFO adalah organisasi pengamat UFO di Indonesia yang 
berusaha mendata penampakan UFO di Indonesia. BETA-UFO 
mengharapkan agar masyarakat yang pernah mempunyai 
pengalaman dengan UFO bisa melaporkannya ke BETA-UFO. 

http://www.geocities.com/indoufo/ 


Bandara Ngurah Rai, 27 Agustus 1992 

UFO melintasi Bandara Ngurah Rai pada 27 
Agustus 1992. Benda itu mula-mula dilihat orang Jepang 
bernama Masumisan dan Mamisun pada pukul 19.15 
WITA. UFO pipih gendut tersebut tampak berayun- 
ayun melayang di udara dengan 4 lampunya yang 
berwarna terang kekuning-kuningan. Dua di atas 
berpijar terang dan dua lagi di bawahnya. Akhirnya 
benda itu menghilang dari pandangan mata setelah 4 
menit. UFO ini sempat disaksikan seluruh rombongan 
turis Jepang bersama dengan Prayogo, Executive 
Director Equator Divepro. Anehnya, seluruh kamera 
dan video yang mereka bawa mendadak macet. 
(Sumber: Surya, 3 September 1992) 

UFO di Madiun 1997 

Ada laporan dari Madiun, surat dari Hendro Novi 
BC, pelajar kelas 2 SMU di Madiun, beralamat di 
Tanjung Manis, Madiun, tertanggal 5 Nopember 1997. 
Dia melaporkan bahwa di suatu malam, ketika sedang 
mengambil air di sumur tetangga, waktu dia menengok 
ke atas dan melihat benda seperti bintang yang bergerak 
ke arah tenggara dengan kecepatan yang tetap. Dia 
yakin bahwa bukan meteor dan bukan pesawat terbang. 
Benda itu tidak berkelap-kelip seperti layaknya pesawat 
terbang. Dia melihat benda terbang aneh ini dua kali, 
yakni tanggal 16 Agustus dan 4 September 1997. 

Padang, 1990 

Saya sempat melihat orang lain ribut melihat UFO, 
namun saya sendiri tidak bisa melihatnya sama sekali. 
Peristiwanya terjadi pada tahun 1990 saat saya pulang 
dari menonton di “Raya Theater” kota Padang. Saat 
itu saya pulang dari menonton sekitar jam tujuh malam 
dengan Bis Kota menuju Indarung sekitar 10 Km dari 
pusat kota Padang. Dari dalam Bis saya melihat orang 
ramai-ramai di tepi jalan menunjuk-nunjuk ke atas. Saya 
coba melihat ke luar, namun saya tidak bisa melihat 
apa yang dilihat orang ramai tersebut. Sesampai di 
rumah saya dapati ibu sedang bercakap-cakap dengan 
tetangga sambil menunjuk-nunjuk ke arah langit. Ketika 
saya tanyakan, beliau menceritakan bahwa beberapa 
saat tadi mereka melihat suatu benda di langit (arah 


pusat kota Padang), berbentuk pipih bercahaya dan di 
pinggir-pinggimya seperti mengeluarkan lidah-lidah api 
(terbakar). Setelah beberapa lama hovering 
(mengambang) benda itu kemudian bergerak ke arah 
laut (Barat) dengan kecepatan cukup tinggi. Berarti apa 
yang dilihat ibu saya itu berkemungkinan juga benda 
yang dilihat oleh orang banyak di pusat kota Padang 
tadi. (Dilaporkan oleh Andrias, Pontianak) 

Sintang, 1991 

Mahasiswa bernama Bambang Marius bercerita 
bahwa ketika ia masih kelas 1 SMP, sekitar tahun 1991, 
pamannya pernah melihat benda aneh di Kabupaten 
Sanggau, tepatnya antara desa Manis Raya dan Tapang 
Sembilan. Malam itu pamannya pulang dari mengantar 
ojek, mengendarai sepeda motor melintasi jalan yang 
menghubungkan kedua desa. Di tengah perjalanan dari 
kejauhan ia melihat ada cahaya di ketinggian pohon. 
Ternyata cahaya itu berada di atas pohon, di pinggir 
jalan yang akan ia lintasi. Cahayanya seperti lampu 
petromak, tetapi mengeluarkan tetesan-tetesan seperti 
karet yang terbakar. Karena ketakutan, ia segera 
memutar kendaraan kemudian menjauh tanpa mau 
menoleh lagi. Kejadian ini berlangsung pada larut malam, 
sekitar pukul 23.00. (Sumber: BETA-UFO Pontianak) 

UFO di Flores, 1974 

Di Pulau Flores terdapat apa yang dinamakan 
mattambre terdiri dari suatu cahaya berbentuk bulat 
dengan garis tengah sekitar 1 meter yang berwarna 
merah kebiru-biruan. Ada yang menyamakan warna 
merahnya dengan warna matahari sedang terbenam. 
Mattambre melayang-layang kurang lebih setinggi satu 
setengah meter dari permukaan tanah dan hanya 
disaksikan pada malam hari saja. Ia muncul secara 
tunggal tanpa tergantung dari musim. Penduduk 
menyeganinya, oleh karena kehadirannya disangkut- 
pautkan dengan bakal terjadinya kematian seseorang. 

Namun demikian, seorang sarjana yang tidak mau 
disebutkan namanya dan yang berasal dari Kabupaten 
Manggarai Pulau Flores Barat, menceritakan 
pengalaman pribadinya dengan mattambre. Pada tahun 
1974 ia kebetulan melakukan perjalanan pada malam 
hari dengan berkendaraan sebuah jeep dari daerah 


Nomor 12 


23 


INFO-UFO 









pedalaman yang bergunung-gunung menuju ke pantai. 
Tiba-tiba muncullah sebuah mattambre yang kemudian 
mengikuti mereka. Pengalaman yang tidak terlupakan 
terjadi ketika kemudian mattambre itu mendekati 
jeepnya dan secara mandadak baik mesin maupun 
lampunya mati. Mereka berusaha sekuat-kuatnya untuk 
menjalankan mesinnya di dalam kegelapan malam, 
namun sia-sia belaka. Akhirnya mereka terpaksa 
mendorong jeepnya secara berhati-hati turun dari 
gunung ke pantai sejauh kurang lebih 10 Km. Belum 
sampai ke pantai, fajar mulai menyingsing dan 
mattambre itu hilang lenyap seketika. Berbarengan 
dengan itu, jeep mogok tadi tiba-tiba berfungsi normal 
kembali. 

Pengalaman itu menimbulkan tanda tanya, apakah 
sebenarnya mattambre itu, sejenis hantu ataukah sejenis 
alat observasi yang dikendalikan oleh kehidupan cerdas 
dari luar umat manusia kita? Sarjana tadi juga 
menambahkan bahwa seorang rekannya pernah 
menyaksikan gejala yang serupa di pegunungan Alpen 
di Eropa. Temannya semobil dengan seorang 
berkebangsaan Swiss menerangkan bahwa itulah yang 
disebut UFO. Rekannya tadi menyebut bahwa di 
kampungnya di Flores itulah yang dinamakan 
mattambre. (Sumber: “UFO, Salah Satu Masalah Dunia 
Masa Kini” karangan J. Salatun) 


BANDUNG, 1979 

Sebagian penduduk kota Bandung pada tanggal 14 
Juli 1979 sekitar 17.10 WIB sore dikejutkan oleh 
munculnya sebuah benda aneh yang menghujam dari 
angkasa ke bawah. Benda ini bagaikan segi tiga dengan 
bagian depan bulat telur dan kemudian diikuti oleh dua 
cahaya kemerahan bercabang dua di belakang. 
Pemandangan ini secara jelas disaksikan oleh ribuan 
penduduk Bandung. 

Sekitar 40 orang muda mudi yang tengah main dan 
menyaksikan pertandingan bola basket di halaman STM 
II, Jalan Buah Batu, menghentikan permainan mereka 
untuk menyaksikan benda aneh ini. Beberapa orang 
pengendara becak di Jalan Gatot Subroto telah kalang 
kabut menyingkirkan becak-becak mereka sambil 
berteriak-teriak ada piring terbang di udara. Waktu itu 
hujan baru saja teduh setelah menyirami Bandung 
selama seperempat jam. 

Banyak dari toko-toko di Jalan AhmadYani Kosambi 
ditutup oleh pemiliknya sekedar untuk berjaga-jaga bila 
terjadi sesuatu yang tidak diharapkan. Benda aneh ini 
menghilang di balik awan dan kemudian membelok ke 
arah Barat untuk kemudian menghilang dari pandangan 
mata. (Sumber surat kabar “Indonesia Minggu” tanggal 
22 Juli 1979)* 





Dibuka Kelas Eksekutif (SI) Kuliah Sabtu & Minggu 
3 Tahun Lulus 


Paket Transfer D3 Ke SI * 1 Tahun Lulus 


Ditempuh dalam 3 Semester pendek/3 Catur Wulan 


INSTITUT TEKNOLOGI PEMBANGUNAN SURABAYA (ITPS) 

STATUS : TERAKREDITASI t Disamakan 
SK No. ; 033,' 3 A N- PT/AK- IWXI720QQ 

ITPS didirikan tahun 1979 telah 
meluluskan 3027 Sarjana 


a. Teknik Mesin c. Teknik Elektro: 1. Elektronika 2, Arus Kuat 

b, Teknik Kimia d. Teknik Manajemen Industri e. Teknik Mesin Otomolive 

2. Fakultas Komputer / FK ( Program SI dan D3) Jurusan 2 : 

a. Teknik Kompu I er b. Ma najemen informatika 

3. Fakultas Teknik Sipil & Perencanaan / FTSP (Program Si j Jurusan 2: 

a, Te knik Si pil b. Tekni k Lingkungan 


Menerima Mahasiswa Transfer dari semua jurusan 
Dapat ditransfer ke semua Jurusan Teknik 

Bebat uang irsnefer & bebas uang gedung f OPP hanya SPP flp 75.000/61 n sampai lulus 


Kelas fleguler ; kulfsh Senin tfd Jumat - Kelas EksekyW:ku3Lah Sabtu 

i Reguler: OPP Rp 500.000 S SPP 135JQ00/ein ■ ERsfliwtff: DPP Rp 2.M0 000 & SPP300.000 / Bin 

Uar -9 CtPP Rp 5CKJ.000 dapal <TlctClt4 kali * Uang DPP Hp 2.0OQJQOQ dapit Cicicii S kali 

Persyaraian \ Pernah kuliah D3 minEmum % SKS atau rilatas semester 5 dari scimra jurusan 


* Fendaltafan Gelombang ke-I; 

Ianggai 1 Juli s/d 31 Agustus 2002, 
Lulusan SMEA - STM - SMA 
(IPA, IPS, bahasa) - Tanpa dibatasi umur 

• Bebas Test Masuk - 


Untuk Kelas Pag) Uang Pendadaran 
Rp 100,000,- & Uang DPP/Giediing 
Rp t 000.000 & SPP 125,000 / bin 
liang DPP/ Gedung dapat diangsur 


Kelas Pagi : 07 . 00 - ll .00 
Kelas Siang ; 13.00 ■ 17.00 
Kelas Sara : IB 00 - 21.00 


nformasl & Pon daftaran 


Kampus Satu: 

Jl. BnlarH^sau f J ra^a Vnsny Tfjlp 74D67B3, 7*Q€6B7 

Kampus Dua : 

ji rcatnn Ngatjd Suy 
Telp &D2295&, 5C27B6I i Ik* as p at)lr H. U ir Binlar 

Kampus Tiga: 

„'l flayaU:irm& 1S& S&y Telp- 9990 ?20 £ 561 7DS2 
fle^ng Bumi PutCra, LI4 (DejSa i Dcn-beri) 

Semua Jurusan ada dlscmua kampus 

Pcndaltaran dibuka hnri Senin s/d Minggu 
_Jawi: OS.OO s/d £0.00 

Dekan FTh 

Prof. Dr. Ir Mocdirarto, MSc 

Dekan FTSP: 

Prof. Dr. Ir. W Hadl, MSc 
Rektor ITPS: 

Prof. Ir, Jitd)ono Stiworno 


INFO-UFO 


24 


Nomor 12 














V 


DISCOVERY CHANNEL 


UFO’S OVER PHOENIX 

Tanggal 13 Maret 1997 kota 
Phoenix Arizona telah menjadi pusat 
kontroversi raksasa. Karena hari itu 
ratusan warga di kota tersebut telah 
menyaksikan cahaya aneh mela¬ 
yang-layang di angkasa.. Dan ini 
merupakan awal dari serangkaian 
kejadian aneh yang akan terjadi. 
Pada saat itu pula Terry dan Gail 
Procter juga melihat cahaya aneh 
yang membentuk formasi V. 

Saat itu pula masyarakat 
setempat yang melihat hal itu segera 
saja memghubungi pihak berwe¬ 
nang. Satu-persatu saksi mata 
mencoba untuk menceritakan apa 
yang mereka lihat. Cahaya yang 
dilihat itu muncul kurang lebih lima 
menit di angkasa. Kemudian lama- 
kelamaan cahaya itu satu demi satu 
menghilang. Jadi para saksi mampu 
merekamnya dan mencatat secara 
rinci tentang ukuran bentuk dan 
warna dari obyek tersebut. 
Munculnya cahaya itu terjadi dua 
kali, tepatnya pada jam 20.15 sampai 
20.45 dan yang kedua muncul tepat 
sesudah pukul 10 malam .Kejadian 
pertama melibatkan objek 
berformasi V di kota Paulden. Dia 
terbang ke arah timur laut melewati 
Phoenix pada jam 20.30. Sesudah 
pukul 20.45 objek itu belok dan 
menghilang di Barat Laut Arizona 
dekat kota Kingman. Saat itu 
kejadian itu hanya ada 1 rekaman 
video yang direkam oleh pensiunan 
pilot di halaman depan rumahnya. 
Dia mengatakan bahwa cahaya itu 
jumlahnya ada 5 sampai 6 cahaya 
dan 15-20 detik selalu terjadi 
perubahan posisi nyata dari 
beberapa cahaya. Tinggi 10.000- 
15.000 kaki dan kecepatan 
cahayanya 300-400 knots dan dia 


tidak bersuara.. Dan seorang saksi 
mata juga bernama Tim Ley 
mengilustrasikan apa yang dia lihat 
di komputer. 

Penyelidikan yang mereka 
lakukan banyak diungkap dan 
diperhatikan oleh beberapa media. 
Dan yang menjadi misteri sampai 
saat ini apakah cahaya itu lampu 
suar militer ataukah ufo. Karena 
apabila cahaya itu adalah lampu 


THE BILLION $ SECRET 

Melalui VCD ini kita akan diajak 
oleh Nick Cook seorang editor 
Aviation untuk Jane’s Defense 
Weekly, menyaksikan beberapa 
perjalanan yang dilakukan untuk 
mencari beberapa informasi tentang 
beberapa 
kawasan di 
Amerika 
Serikat yang 
pernah 
dikunj ungi 
UFO. 

Perjalanan 
dimulai dari 
London 
kemudian 
menuju 
Washington D. 

C. Di sana Nick sempat 
mewawancarai seorang tokoh 
UFO & konspirasi yang bernama 
Jimm Mars. Kemudian Nick 
melanjutkan perjalanannya ke New 
Mexico sebuah kota yang 
merupakan tempat terpenting dari 
penampakan UFO. Charlie Bates 
dan istrinya mengaku merupakan 
pejuang pergerakan UFO. Mereka 
banyak mempelajari hal-hal yang 



suar dari militer, kenapa pesawat 
yang menjatuhkan lampu suar tak 
muncul di radar? Dan masih banyak 
teori yang melintasi langit pada 
malam 13 Maret 1997 di Phoenix 
Arizona. * 


berkenaan dengan UFO. Di 
Colorado Selatan misalnya, ada 
penampakan UFO dengan 
munculnya sinar aneh dari 
cakrawala barat dan piring terbang 
yang mengapung-apung di udara. 

Penjelasan ini 
ditambah pula de¬ 
ngan penjelasan 
seorang jurnalis 
yang bernama Da- 
vid Perkins. Dia 
telah melihat benda 
logam besar tak 
bersuara. Selain itu 
Chris O’ Brien 
pemilik salah satu 
peternakan di dae¬ 
rah tersebut menga¬ 
takan pada suatu malam ia juga 
melihat piring terbang yang tak 
bersuara dan diam. Esok paginya ia 
dikagetkan dengan binatang peter¬ 
nakannya mati karena dimutilasi. 
Tujuan terakhir dari perjalanannya 
adalah Las Vegas, Area-51 sebuah 
tempat yang dimana ada sebuah 
pangkalan rahasia Amerika Serikat 
dan disitu juga dibangun pesawat 
rahasia. * 



Nomor 12 


25 


INFO-UFO 













A 


b d u c t i o n 



i mana Melawan Penculikan Alien? 


U mumnya, pemahaman 
tentang fenomena 
penculikan Alien dianggap 
sebagai keadaan yang tak berdaya 
bagi korban penculikan, tidak 
memiliki tenaga untuk melawan 
serta dalam keadaan seperti tidak 
bisa bergerak. Bahkan ada 
anggapan bahwa tindakan melawan 
adalah suatu hal yang sia-sia. 

Ann Druffel, seorang peneliti 
UFO, mempunyai pendapat yang 
berbeda. Setelah beberapa tahun 
meneliti tentang penculikan dengan 
memiliki 80 kasus bahkan lebih, pada 
kenyataannya mereka mempunyai 
tingkat keberhasilan menjaga diri 
dari para penculik. Druffel bahkan 
percaya bahwa kekuatan untuk 
melawan bukan hanya sekedar 
mungkin, melainkan sebuah 
kenyataan dan dapat dilakukan 
dengan menggunakan kondisi dan 
kekuatan mental yang khusus serta 
perjuangan yang bersifat fisik. 

Druffel pertama kali tertarik 
tentang faktor kekuatan untuk 
melawan ketika dia sedang meneliti 
sebuah buku dengan D. Scott Rogo 
yaitu The Tunjunga Canyon 
Contacts , sebuah buku yang 
menceritakan tentang keseluruhan 
pengalaman penculikan dari lima 
wanita muda yang hidup di Tunjunga 
Canyon di area Northeast Los 
Angeles. Tiga dari lima wanita 
tersebut menceritakan tentang 
skenario penculikan mereka dan 
mereka ternyata dapat menyuruh 
para Alien untuk pergi atau dengan 
kata lain mengusir mereka dengan 
menggunakan teknik tertentu. 

“Hal ini tidak terpikir oleh saya 
pada waktu itu, bahwa hal tersebut 
adalah sangat penting walaupun itu 
hanya bagian dari pernyataan 



mereka,” kata Druffel. 

Pada tahun 1988, hal tersebut 
adalah sebuah awal bagi Druffel 
untuk lebih mendalam mempelajari 
aspek penting dari fenomena 
penculikan. “Tidak ada peneliti di 
negeri ini atau bahkan diseluruh 
dunia yang melaporkan bahwa 
korban penculikan dapat mengusir 
para penculik. Mereka hanya 
melaporkan bahwa beberapa 
korban penculikan telah berusaha 
untuk mengusir mereka dengan 
kemarahan atau lainnya, tetapi 
gagal. Maka saya mengumpulkan 
tentang subjek penelitian tersebut 
sampai dengan 10 tahun, dan saya 
telah mengumpulkan cukup banyak 
bahan. Dalam data saya ada 80 
orang yang saya sebut sebagai 
Resistor ,” papar Druffel. 

Bagi Druffel hal tersebut adalah 
aspek yang sama sekali baru dalam 
bidang fenomena penculikan, dan 
hal ini belum pemah dituliskan, telah 
disebutkan tetapi tidak pemah diteliti 
serta tidak pernah dibuktikan. 


Druffel mengatakan bahwa 
sebagian besar peneliti setuju bahwa 
skenario penculikan seringkali 
menggunakan suatu keadaan yang 
dirubah. Sangat sedikit sekali kasus 
dimana manusia terlihat benar-benar 
merasakan bahwa mereka telah 
terjadi kontak dengan alien. Pada 
dasarnya keadaan yang dirubah 
secara tidak langsung menyatakan 
bahwa disana terjadi kehilangan 
suatu keinginan dari manusia yang 
tidak sewajarnya. Makhluk tersebut 
memulai skenarionya melalui 
keadaan yang dirubah tersebut, ini 
berarti mereka tidak dalam bentuk 
fisik. 

“Mereka berhubungan dengan 
korban penculikan bukan dalam 
ruang fisik kita atau dengan 
memberhentikan waktu, mereka 
memilih salah satu waktu dimana 
manusia dalam keadaan tidur atau 
dalam keadaan tidak sadarkan diri 
misalnya dengan lampu hipnotis 
yang terlihat di televisi atau saat 
mendengarkan musik atau di jalan 
raya bahkan mungkin dalam 
keadaan sedikit road hypnosis ,” 
kata Druffel. Tetapi pada saat 
makhluk tersebut memasuki 
skenario mereka, mereka 
kelihatannya memiliki kemampuan 
untuk merubah suatu keadaan yang 
lebih mendalam dari kesadaran 
manusia. Dengan kata lain, untuk 
bermain dengan pikiran mereka 
atau mempengaruhi secara psikologi 
mereka ada beberapa cara untuk 
membuat korban penculikan merasa 
mereka tidak dalam situasi 
penguasaan. 

“Tetapi hal ini adalah keperca¬ 
yaan yang keliru tentang satu hal 
yaitu tidak dapat menggunakan 
beberapa pengendalian untuk 


INFO-UFO 


26 


Nomor 12 







Ann Druffel 


mengakhiri situasi seperti itu, hal 
inilah yang menjadi batu penghalang 
utama bagi peneliti dan korban 
penculikan,” kata Druffel. 
“Sebagian besar peneliti UFO dan 
korban penculikan mempercayai 
bahwa penculik adalah 
Extraterrestrial yang secara fisik 
dengan menggunakan perangkap 
atau muslihat berteknologi superior 
untuk mengendalikan manusia. Saya 
tidak percaya akan hal itu. Jika 
korban penculikan dapat 
menghentikan keadaan yang 
dirubah dari kesadarannya, maka 
makhluk tersebut lenyap,” laniut 
Druffel. 

Dan bagaimana kita 
menghentikannya? Dalam bukunya 
How to Defend Your Self Against 
Alien Abduction (Three Rivers 
Plate, 1988), Druffel memberikan 
sembilan teknik untuk melawan. Dia 
mepelajari hal tersebut setelah 
belajar dari pengalaman 80 korban 
penculikan yang semuanya nyata- 
nyata memiliki pendapat yang sama. 

Teknik yang pertama adalah 
Mental Struggle. Mental stuggle 
adalah semata-mata mental. Ini 
adalah kekuatan yang akan 
melawan kelumpuhan yang 
memeluk manusia dalam skenario 
penculikan. Selama merasakan 
kelumpuhan dan diluar kendali, 
skenario tersebut akan berlangsung 
selama makhluk tersebut 
menginginkannya. Akan tetapi pada 
saat dalam pikiran sang korban 
memutuskan “Cukup, ini sudah 
cukup, saya ingin kembali, saya bisa 
menguasai !!,” maka skenario 
penculikan akan selesai dan pada 
saat itu makhluk tersebut lenyap. 

Yang kedua adalah Physical 
Struggle. Physical Struggle juga 
merupakan bagian dari mental. 
Sebuah gerakan manusia karena 
ingin bergerak. Dengan cara 
meloncat dan mendorong mereka 
serta menyuruh mereka pergi, hal 
itu akan dilakukan oleh penculik 


karena mereka merasa 
terganggu. 

Yang ketiga adalah 
Righteous Anger. 

Teknik ini adalah 
kombinasi dari perintah 
yang keras antara lisan 
dan mental, seperti 
‘Pergi saja !’ atau 
‘Biarkan saya sendiri!’ 
dan lain sebagainya. 

Teknik ini efektif ketika 
digunakan pada awal 
dari skenario 

penculikan dan 
merupakan yang 
terbaik sebelum 
serangan paralyze. 

Righteous Anger juga 
efektif untuk korban 
paralyze ketika 
dikombinasikan dengan 
mental struggle. 

Yang keempat adalah 
Protective Rage. Maksudnya 
adalah untuk melindungi anggota 
keluarga yang lain, khususnya anak 
kecil dan anggota keluarga yang 
tidak dapat menjaga diri mereka 
sendiri. Teknik ini dilakukan 
sebaiknya sebelum skenario 
tersebut berlangsung. Dimulai 
dengan menggunakan suara yang 
keras atau bernada sombong atau 
memaki-maki bahkan menantang. 
Dalam hal ini, rage adalah semangat, 
keinginan atau hasrat yang meliputi 
kesetiaan, cinta, dan ketaatan. 
Semuanya dapat menghilangkan 
aspek negatif. Protective rage 
merupakan keinginan agar makhluk 
tersebut tidak berbuat jahat, hanya 
memerintahkan agar mereka 
berhenti dan meninggalkan anggota 
keluarga lainnya. 

Yang kelima adalah Support 
from Family members. Maksud 
dari ‘family’ bukan hanya yang 
mempunyai ikatan darah tetapi juga 
termasuk teman dekat. Teknik ini 
akan lebih baik jika dikombinasikan 
dengan teknik yang lain. Khususnya 


ketika anggota keluarga lainnya 
memiliki pengalaman yang sama 

Teknik yang keenam adalah 
Intuition. Intuisi adalah seperti 
halnya seorang tentara yang sedang 
dalam peperangan memiliki rasa 
waspada akan musuhnya dan 
kemudian melindungi diri mereka. 
Intuisi juga dapat mencegah 
kecelakaan atau kerusakan lainnya. 
Para penculik sepertinya dapat 
merasakan bahwa korbannya telah 
siap atau waspada untuk melawan, 
mengetahui akan hal tersebut 
percobaan skenario penculikan akan 
gagal. 

Teknik yang ketujuh adalah 
Metaphysical Method. Metode 
secara Metafisika tidak biasa 
digunakan oleh kebanyakan 
masyarakat Eropa Barat, 
metaphysical methods seperti 
halnya bisikan yang dapat dipelajari 
oleh manusia yang memiliki mental 
yang kuat. Dalam hal ini seperti 
penggunaan mantera, pengucapan 
ayat-ayat suci dan lain sebagainya. 

Bersambung ke halaman 49 


Nomor 12 


27 


INFO-UFO 















a 


e r i 



INFO-UFO 


28 


Nomor 12 



























Chris Meiklej ohn Adam Meiklej ohn 

Managing Director Licensing Director 

chris @ mgl-uk.com adam @ mgl-uk.com 



Meiklejohn Graphics Licensing (MGL) 

5 Risborough Street, London SE1 OHF, England 
Telephone: +44 (0)20 7593 0510 

Facsmile: +44 (0)20 7593 0520 
http://www.mgl-uk.com 


Nomor 12 


29 


INFO-UFO 

















LOMBA KARYA TULIS UFO 
MAJALAH INFO-UFO 2002 

Masalah UFO (Unidentified Flying Object = Benda Terbang Tak 
Dikenal) memang masih merupakan misteri. Beberapa data menunjukkan 
adanya indikasi tentang keberadaan makhluk cerdas selain manusia di alam 
semesta yang luas ini. Hanya saja, fenomena UFO di Indonesia masih banyak 
dianggap sebagai fantasi atau bahkan dihubungkan dengan hal yang bersifat 
paranormal. Dalam rangka mencoba menggali pengetahuan dan mencari 
ide-ide tentang masalah UFO atau Alien, Majalah INFO-UFO mengadakan 
Lomba Karya Tulis UFO. 

TUJUAN 

Lomba ini bertujuan menggali aspirasi tentang fenomena UFO serta membuka 
cakrawala pemikiran masyarakat tentang UFO. Hal ini akan bermanfaat bagi 
penambahan pengetahuan tentang UFO serta memberikan sarana bagi 
masyarakat yang mempunyai minat khusus terhadap fenomena UFO. 

TEMA 

1. Dari manakah kemungkinan asal-usul UFO dan apa tujuan mereka? 

2. Kemungkinan terjadi kerja sama terselubung antara manusia dengan alien. 

3. Keterkaitan Mitos atau kepercayaan setempat dengan fenomena UFO. 

4. Apakah teknologi yang dimiliki manusia dipengaruhi oleh teknologi alien? 


1. Bersifat perorangan, terbuka untuk umum dan tidak dibatasi oleh umur dan pendidikan. 

2. Dilampiri riwayat hidup dan pas foto terbaru 4 x 6 cm (berwarna) 2 lembar. 

3. Foto copy tanda pengenal (KTP atau Kartu Pelajar/Mahasiswa) yang masih berlaku. 

4. Penulisan diketik di atas kertas kwarto dengan 2 spasi maksimal 20 halaman, dan dijilid rapi. 

5. Keputusan Dewan Juri tidak bisa diganggu gugat. 

6. Karya tulis dikirimkan paling lambat tanggal 28 Oktober 2002 (stempel pos) ke alamat: 

Panitia Lomba Karya Tulis UFO 
Jl. Krembangan Barat 31-1 
Telp. (031) 3557728, 3542570 
Surabaya 60175 

HADIAH 

Dewan Juri akan memilih tiga orang pemenang dengan hadiah: 

Juara Pertama : Rp 1.000.000,- (Satu juta mpiah) 

Juara Kedua : Rp 750.000,- (Tujuh ratus lima puluh ribu mpiah) 

Juara Ketiga : Rp 500.000,- (Lima ratus ribu rupiah) 

Setiap peserta akan mendapatkan Piagam Penghargaan. Bagi para 
pemenang akan juga mendapatkan Trophy, berlangganan gratis majalah 
INFO-UFO untuk 12 edisi dan souvenir dari sponsor. Pemenang akan 
diumumkan di majalah INFO-UFO dan dihubungi melalui surat. Hadiah 
diambil di kantor redaksi INFO-UFO. Pemenang akan diumumkan pada 
majalah INFO-UFO edisi 14. 

Kami nantikan karya tulis Anda dan selamat berkarya! 






INFO-UFO 


30 


Nomor 12 





























A 


L I E N 


DOKUMEN LACERTA 

- Bagian Kedua - 


Dengan mengesampingkan 
perubahan yang mendadak dari 
lapisan luar bumi, sejumlah spesies 
mampu bertahan: ikan (seperti hiu), 
burung, mamalia kecil yang 
merangkak (nenek moyang kalian), 
berbagai macam reptil seperti buaya 
... dan ada dinosaurus jenis tertentu 
yang kecil tetapi modern yang telah 
berkembang bersama-sama dengan 
binatang reptil besar terakhir seperti 
yang spesies yang kalian sebut 
Tiranosaurus. 

Anda lihat, kami adalah spesies 
yang sangat tua dibandingkan 
dengan spesies kalian, yang 
melompat-lompat seperti monyet 
kecil yang menyerupai bintang di 
pohon sewaktu kami menciptakan 
teknologi, mengkolonisasikan planet- 
planet lain dari sistem ini, 
membangun kota-kota besar di 
planet ini (yang menghilang tanpa 
jejak dalam banyak jaman) dan 
merekayasa gen-gen kami sendiri 


sementara gen-gen kalian masih 
gen-gen binatang. 

Sekitar 1,5 juta tahun yang lalu, 
spesies alien yang lain tiba di Bumi 
(secara mengejutkan adalah spesies 
yang pertama sejak lebih dari 60 juta 
tahun sebelumnya. Ini akan lebih 
mengejutkan bagi Anda apabila 
Anda mengetahui berapa banyak 
spesies yang berbeda yang ada 
sekarang di sini). Kami terkejut 
bahwa minat spesies yang 
menyerupai manusia ini - sekarang 
kalian menyebut mereka sebagai 
“Ilojiim” - bukan bahan mentah dan 
tembaga, melainkan kera 
menyerupai manusia yang 
terbelakang. 

Dengan mengesampingkan 
keberadaan kami di planet ini, alien- 
alien tersebut memutuskan untuk 
“membantu” kera-kera tersebut 
untuk berevolusi sedikit lebih cepat, 
untuk melayani mereka di masa 
yang akan datang sebagai semacam 



Reptilian adalah spesies yang 
sangat tua dibandingkan 
dengan spesies manusia. 


bangsa budak di peperangan yang 
akan datang. Nasib spesies kalian 
tidak begitu penting bagi kami, tetapi 
kami tidak menyukai kehadiran 
“Ilojiim” di di planet kami dan 
mereka tidak menyukai keberadaan 
kami di planet “kebun binatang 
galaksi” mereka dan dengan 
demikian penciptaan kalian yang 
keenam dan ketujuh adalah alasan 
untuk perang antara kami dan 
mereka. 

Tanya: Kembali ke sejarah 
kalian dan kami. Anda mengatakan 
bahwa bangsa “Illojiim” yang telah 
menciptakan umat manusia. Dari 
mana mereka datang dan 
bagaimana rupa mereka? Apa 
sebenarnya yang telah terjadi ketika 
mereka tiba? Apakah mereka 
“Dewa” kami? 

Jawab: “Illojiim” berasal dari 
alam semesta ini, dari sistem tata 
surya yang kalian sebut sebagai 
“Aldebaran” dalam peta-peta 
kalian. Mereka adalah spesies yang 
menyerupai manusia yang sangat 



Dinosaurus musnah akibat perang antar alien di planet bumi. 


Nomor 12 


31 


INFO-UFO 
















Alien dengan simbol ular, ada 
yang menyebut: Quetzalcoatl. 


tinggi biasanya dengan rambut 
pirang dan kulit yang sangat putih 
(mereka menghindari sinar 
matahari, karena sinar matahari 
menyakiti kulit mereka dan mata 
mereka. Ini benar-benar tidak dapat 
dipercaya bagi spesies pencinta 
matahari seperti kami). Pada 
mulanya mereka nampak cerdas 
dan cinta damai dan kami memulai 
komunikasi yang bersahabat dengan 
mereka, tetapi kemudian mereka 
menunjukkan niat dan rencana 
mereka yang sesungguhnya: 
mereka ingin mengevolusikan kera 
ke jenis yang baru dan kami adalah 
faktor pengganggu bagi mereka 
dalam planet kebun binatang baru 
mereka. Pertama-tama, mereka 
menangkap sekitar 10.000 atau 
mungkin bahkan 20.000 ekor nenek 
moyang kera kalian dan mereka 
meninggalkan planet selama 
beberapa ratus tahun. Pada waktu 
mereka kembali, mereka membawa 
nenek moyang kalian (sekarang 
lebih manusia) kembali. Setelah itu 
mereka meninggalkan Bumi lagi 
selama ribuan tahun dan pramanusia 
primitif tersebut hidup bersama- 
sama dengan kami tanpa masalah- 
masalah yang besar (mereka hanya 
takut pada pesawat udara dan 
teknologi kami). “Illojiim” telah 
mendidik pikiran mereka dan 


meningkatkan otak mereka serta 
struktur tubuh mereka dan sekarang 
mereka mampu menggunakan alat- 
alat sederhana dan api. “Illojiim” 
kembali sebanyak tujuh kali dalam 
23.000 tahun dan meningkatkan 
kecepatan evolusi jenis tertentu dari 
kalian. Anda harus mengerti, bahwa 
kalian bukanlah peradaban manusia 
yang pertama di planet ini. Manusia 
maju yang pertama (yang hidup 
pada waktu yang sama dengan pra¬ 
manusia yang kurang berkembang, 
karena “Illojiim” melakukan 
eksperimen dengan kecepatan dan 
tahap evolusi yang berbeda) dengan 
teknologi dan kemampuan untuk 
berbicara ada sekitar 700.000 tahun 
yang lalu di planet ini (para ilmuwan 
kalian tidak mengerti hal ini, karena 
mereka hanya menemukan tulang 
belulang pramanusia dan gambar- 
gambar gua primitif yang 
menunjukkan manusia yang modem 
dan peralatan terbang). Generasi 
manusia yang modern 
secara genetis ini hidup 
bersama-sama dengan 
kami, tapi mereka 
menghindari kontak 
dengan jenis saya, karena 
gum-gum “Illojiim” telah 
memperingati mereka 
tujuan menyesatkan 
bahwa kami adalah 
makhluk-makhluk jahat 
dan bahwa kami 
berbohong kepada 
mereka. 

Ya, setelah beberapa 
abad alien-alien itu 
memutuskan untuk 
memusnahkan ciptaan 
mereka yang pertama dan 
mereka mempercepat 
evolusi ciptaan yang 
kedua dan rangkaian tes 
yang lebih baik dan 
sebagainya. Yang 
sebenarnya adalah, 
peradaban manusia 
modem kalian bukanlah 


yang pertama di planet Bumi ini 
tetapi sudah yang ketujuh. 
Bangunan-bangunan dari generasi 
yang pertama sudah hilang, tetapi 
peradaban yang kelima adalah yang, 
pada 75.000 tahun yang lalu 
membangun konstruksi segitiga 
besar yang sekarang kalian sebut 
“Piramid Mesir” (orang Mesir kalian 
hanya menemukan piramid-piramid 
kuno besar itu di pasir dan tidak 
berhasil membangun konstmksi yang 
sama dengan baik) dan peradaban 
keenam adalah yang, sekitar 16.000 
tahun yang lalu membangun kota- 
kota yang reruntuhannya bisa kalian 
temukan sekarang di bawah laut 
yang disebut Daerah Bimini. 
Ciptaan terakhir adalah generasi 
ketujuh - serian kalian - 
diselesaikan hanya 8.500 tahun yang 
lalu dan inilah satu-satunya 
penciptaan yang bisa kalian ingat 
dan yang dimaksudkan oleh tulisan- 
tulisan keagamaan kalian. Kalian 



spesies alien lain, tetapi ada tiga jenis 
alien yang tidak ramah. 


INFO-UFO 


32 


Nomor 12 
















mengandalkan artefak arkeologi dan 
paleontology yang menunjukkan 
kepada kalian masa lalu yang salah 
dan singkat, tetapi bagaimana kalian 
bisa mengetahui mengenai keenam 
peradaban sebelumnya. Dan 
apabila kalian menemukan bukti 
mengenai keberadaan mereka, 
kalian menyangkal dan salah 
mengintepretasikan kenyataan 
tersebut. Ini sebagian adalah 
pemrograman pikiran kalian dan 
sebagian adalah kebodohan yang 
murni. Berikut ini saya hanya akan 
mengatakan kepada Anda 
mengenai penciptaan kalian, karena 
keenam jenis manusia sebelumnya 
telah hilang dan oleh karena itu 
mereka tidak berhubungan dengan 
kalian. 

Ada suatu peperangan yang 
panjang antara kami dengan 
“Illojiim” dan juga antar kelompok- 
kelompok tertentu dari “Illojiim” 
sendiri, karena banyak dari mereka 
yang berpendapat bahwa 
penciptaan spesies manusia secara 
berulang-ulang di planet ini tidak 


masuk akal. Pertempuran terakhir 
dalam peperangan ini terjadi sekitar 
5.000 tahun yang lalu di orbit dan di 
permukaan. Alien-alien tersebut 
menggunakan senjata suara yang 
kuat untuk menghancurkan kota- 
kota bawah tanah kami tetapi 
sebaliknya kami mampu 
menghancurkan banyak pangkalan 
permukaan mereka dan pangkalan- 
pangkalan di ruang angkasa. 

Tepat 4.943 tahun yang lalu - 
menurut skala waktu kalian - 
“Illojiim” meninggalkan planet ini lagi 
karena alasan-alasan yang tidak 
diketahui (ini adalah hari yang sangat 
penting bagi kami, karena banyak 
dari sejarahwan kami menyebutnya 
sebagai suatu kemenangan). 
Sebenarnya, kami tidak mengetahui 
apa yang sebenarnya telah terjadi. 
“Illojiim” pergi dari hari ke hari, 
mereka menghilang tanpa jejak 
bersama-sama dengan pesawat- 
pesawat mereka dan kami 
menemukan kebanyakan pangkalan 
permukaan mereka dihancurkan 
oleh mereka. Manusia berdiri 



SfLUfflAfl ATAU 
ALIEfl REPTIL? 


Gambar kiri adalah model wayang 
setan, yang menggambarkan siluman 
yang suka mengganggu manusia. 
Apakah makhluk aneh dalam kisah 
pewayangan itu menunjukkan 
keberadaan alien jenis reptilian? 



Grey adalah hybrid reptilian. 


sendiri dan peradaban kalian 
berkembang. Banyak dari kami 
yang berhubungan dengan suku 
tertentu (terutama di bagian selatan) 
dari spesies kalian di abad-abad 
selanjutnya dan kami mampu 
meyakinkan sebagian dari mereka 
bahwa kami bukan orang “Jahat” 
yang diinginkan alien untuk mereka 
yakini. Selama 4.900 tahun sampai 
sekarang, banyak spesies alien yang 
lain tiba di planet ini (sebagian dari 
mereka menggunakan pengajaran 
dan pemrograman kuno pada pikiran 
kalian dan lagi-lagi “berperan” 
sebagai Dewa kalian) tetapi 
“Illojiim” sendiri tidak pernah 
kembali. Sebelumnya mereka juga 
telah meninggalkan planet ini selama 
jangka waktu ribuan tahun, jadi kami 
mengharapkan kembalinya mereka 
suatu hari di masa yang akan datang 
untuk mengakhiri proyek mereka 
atau mungkin juga memusnahkan 
generasi ketujuh, tetapi kami tidak 
benar-benar mengetahui apa yang 
telah terjadi kepada mereka. 

Tanya: Berapa banyak spesies 
alien yang aktif di bumi saat ini? 

Jawab: Sejauh yang kami 
ketahui 14 spesies, 11 dari alam 
semesta ini, 2 dari “gelembung” lain 
dan 1 yang sangat maju dari suatu 
dataran yang sangat berbeda. 
Jangan tanya saya nama-nama, 
karena hampir semua tidak dapat 
diucapkan oleh kalian, delapan dari 


Nomor 12 


33 


INFO-UFO 









mereka bahkan tidak dapat 
diucapkan oleh kami. Sebagian 
besar spesies - terutama yang 
sangat maju - hanya mempelajari 
kalian sebagai binatang dan mereka 
tidak sangat berbahaya bagi kalian 
atau kami dan kami juga bekerja 
sama dengan beberapa dari 
mereka, tetapi tiga spesies tidak 
ramah, termasuk satu yang 
berhubungan dengan sejumlah 
pemerintahan kalian dan menukar 
teknologi mereka untuk tembaga 
dan benda-benda penting lainnya 
dan yang mengkhianati jenis kalian. 

Tanya: Apa yang diinginkan ras 
alien yang tidak ramah itu? 

Jawab: Berbagai bahan 
mentah, termasuk tembaga untuk 
teknologi mereka, air kalian (atau 
lebih tepat hidrogen dalam air 
kalian, yang merupakan sumber 
energi dalam proses fusi modem) 
dan elemen-elemen kimia tertentu 
dalam udara kalian. Lebih j auh lagi, 
dua dari spesies ini juga tertarik 
pada tubuh kalian, pada jaringan dan 
darah manusia kalian, karena 
struktur genetis mereka sendiri 
rusak karena evolusi yang buruk 
dan radiasi (sejauh yang kami 
ketahui) dan mereka memerlukan 
serat-serat utuh dari jenis kalian dan 
dari binatang untuk memperbaiki 
gen mereka sendiri lagi dan lagi, 
tetapi mereka tidak benar-benar 
mampu memperbaiki kemsakan itu 
sepenuhnya karena DNA mereka 
dan DNA kalian tidak benar-benar 
cocok (spesies saya sendiri pasti 
tidak cocok dengan mereka, jadi 
mereka tidak tertarik pada kami) 
dan mereka mencoba untuk 
membuat kawin silang yang lebih 
cocok antara kalian dan mereka 
dengan menggunakan pembuahan 
buatan dan rahim-rahim buatan. 
Kami kira peperangan yang akan 
datang melibatkan antara tiga ras 
atau antara kalian dan satu atau 
semua dari mereka akan dilakukan 
untuk bahan mentah, hidrogen, 
udara, dan DNA. * 


Nttei MisaBoa 

Membahas misteri aliens reptilian atau 
barangkali kalau dibandingkan dengan 
pengalaman supranatural di Indonesia, maka 
hal ini mirip dengan cerita manusia buaya. 

Untuk menggali hal ini lebih jauh, reporter 
INFO-UFO menemui Moch. Sanusi, seorang 
yang mengaku mengetahui tentang 
keberadaan manusia buaya ini. Masyakat 
Jawa Timur khususnya Surabaya menurut 
Sanusi, disebut sebagai Kroman. Lelaki 
berusia 43 tahun ini menjelaskan bahwa 
Kroman biasa hidup di sungai-sungai kumuh seperti layaknya buaya 
yang hidup di rawa-rawa yang berlumpur. Untuk komunitas 
Surabaya, manusia buaya ini biasanya muncul di seputaran sungai 
Jagir serta mengikuti aliran sungai sampai di Keputih. Lebih lanjut 
Sanusi menjelaskan bagaimana kehidupan manusia buaya itu dengan 
bahasanya. 

“Kehidupan Kroman sendiri selalu berubah-ubah sesuai dengan 
keadaan, bila berada di darat mereka berubah menjadi manusia 
yang hampir tidak dapat dibedakan dengan manusia pada umumnya 
dan apabila di air mereka berubah menjadi buaya,” tutur Sanusi. 
Untuk mengetahui perbedaan manusia buaya saat mereka menjadi 
manusia menurut Sanusi, manusia buaya ini akan menyisahkan 
ekor kecil meskipun mereka telah berubah menjadi manusia. Selain 
itu, antara hidung dan mulutnya tidak terdapat lekukan seperti halnya 
manusia. 

Asal mula manusia buaya itu sendiri menurut cerita, ada yang 
sejak dulu begitu, tapi ada juga karena kesalahan dari manusia 
sendiri seperti misalnya karena “laku” atau pesugihan. Misalnya, 
menurut cerita yang beredar, buaya penunggu Sungai Ciliwung, 
bukanlah binatang sembarangan. Konon, ia sebetulnya seorang 
pertapa berilmu tinggi yang mengubah wujudnya menjadi buaya. 
Buaya siluman yang diberi nama Baligi ini, kabarnya sering muncul 
pada hari Jumat, tepat tengah hari. Panjang tubuhnya termasuk 
lumayan, sekitar 18 meter. Kemunculan buaya ini, biasanya hanya 
pada saat-saat istimewa saja. Antara lain jika ada masyarakat yang 
membutuhkan pertolongannya. Kebanyakan, ia muncul saat banjir 
dan menolong anak-anak yang terbawa derasnya arus sungai. 

Untuk masalah korban jiwa yang terjadi di seputaran sungai 
Jagir yang dihubungkan dengan manusia buaya minta korban, 
Sanusi memberi penjelasan bahwa sebenarnya manusia buaya ini 
tak pernah menganggu atau sampai memakan korban, kalau itu 
sampai terjadi tergantung korbannya. Baginya, hal itu adalah suatu 
kewajaran karena tidak hanya manusia yang membutuhkan 
ketentraman dalam hidup, tetapi makhluk yang lainpun juga 
menginginkan hal yang serupa. * 



INFO-UFO 


34 


Nomor 12 









TRANSFER VIDEO / HANDYCAM KE VCD 


ALX COMPUTER 


Abadikan peristiwa istimewa 
Anda menjadi sebuah kenangan 
yang tak terlupakan ke dalam 
sebuah CD. 

Untuk itu kami bisa membantu 
Anda untuk mengabadikannya dengan 
beberapa tipe kualitas seperti berikut: 

A. PAKET EKONOMI 

1. CD-R made in Taiwan 

2. Pakai case ( wadah ) tanpa cover 

3. Tiap CD berdurasi 60 menit @ Rp. 

B. PAKET STANDAR 

1. CD-R bermerk ( Samsung, Philips, 

2. Pakai case ( wadah ) + cover dengan desain biasa 

3. Tiap CD berdurasi 60 menit @ Rp. 60.000,- 

C. PAKET PROFESIONAL 

1. CD-R bermerk 

2. Pakai case transparan + desain cover kelas profesional 

3. Bisa diedit (potong-sambung, tambah judul, multitrack) dengan biaya edit +/- Rp. 25.000,- 

4. Selain dapat master CD, juga mendapat 1 copy CD + case sebagai bonus 

5. Tiap CD berdurasi 60 menit @ Rp. 100.000,- 

D. PAKET SUPER PROFESIONAL 

1. CD-R bermerk 

2. Pakai case transparan + desain cover kelas super profesional 

3. Bisa diedit (potong-sambung, tambah judul, multitrack, dubbing) dengan biaya 
edit +/- Rp. 25.000,- 

4. Selain dapat master CD, juga mendapat 1 copy CD + case sebagai bonus 

5. Tiap CD berdurasi 60 menit @ Rp. 150.000,- 

Kami juga menerima: 

Post Production CD/VCD hingga 500 keping/hari. Cocok untuk Seminar, Company Profile, Saleskit, 
Souvenir pernikahan/ulang tahun, kenang-kenangan, dan lain-lain. 



KETERANGAN: 

- Biaya antar Rp. 2.500,- sekali jalan 

- Biaya jemput Rp. 2.500,- sekali jalan 

- Biaya transfer ke VCD dengan kualitas ekonomis 
apabila memakai CD yang bagus akan ditambah 
Rp. 10.000,- 

- Tanpa cover dikurangi Rp. 10.000,- 




ALA COMPUTER 

J I— PUCANG ANOM TIMUR II / 58 

SURABAYA 

TELP: ( 031) 501.6300 - 501.4201 
E-mail: inforctebc2000.com 


Nomor 12 


35 


INFO-UFO 














A 


r t e f a k 


Pengunjung Antar Bintang 
di Zaman Purbakala 

Oleh: Colin Mulligan 



Mereka datang dari sebuah planet yang jauh. 


A pakah ET telah 
mengunjungi bumi selama 
jutaan tahun? Apakah 
nenek moyang kita di jaman dahulu 
telah melihat UFO? 

Ya, menurut sebagian peneliti 
UFO yang serius banyak bukti yang 
mengatakan demikian. Bentuk- 
bentuk ‘Orang Angkasa’ dan UFO, 
kata mereka, ditunjukkan di dalam 
gambar-gambar gua purbakala dan 
dapat ditemukan di keramik- 
keramik kuno. Lebih jauh lagi, 
mereka menyatakan bahwa banyak 
mitos dan legenda, dan bahkan 
Kitab Suci dan tulisan-tulisan suci 
lainnya dari seluruh dunia, 
mengandung bukti-bukti yang nyata 
mengenai teori yang mengejutkan 
seperti itu. Yang harus kita lakukan, 
kata mereka, adalah berhenti 
memperlakukan tulisan-tulisan kuno 
dan bentuk-bentuk kesenian primitif 
ini sebagai karya-karya fiktif dan 
omong kosong yang terlalu 
imajinatif, dan mulai membacanya 
sebagai kisah-kisah saksi mata. 
Apakah makhluk-makhluk luar 
angkasa telah mulai mengunjungi 
bumi sejak jaman purbakala? 

Baik, menurut sejumlah peneliti 
UFO yang serius ada kemungkinan 
yang jelas. Dan di antara bukti- 
bukti yang nyata untuk teori yang 
mengejutkan ini mereka 
menyebutkan gambar-gambar gua 
purbakala, keramik, dan arca-arca; 
mitos, legenda, dan bahkan pesan- 
pesan dalam Kitab Suci dan tulisan- 
tulisan keagamaan lainnya. Yang 
harus kita lakukan, kata mereka, 
adalah berhenti memperlakukan 


tulisan-tulisan suci dan bentuk- 
bentuk kesenian primitif ini sebagai 
cerita-cerita yang dikarang-karang 
atau omong kosong, dan mulai 
menganggap mereka sebagai cerita- 
cerita dari saksi mata yang 
sesungguhnya. 

Erich Von Daniken, seorang 
pengarang terlaris dan pendukung 
teori kunjungan ET di jaman 
purbakala, memberitahu kita 
mengenai Dogon, sebuah suku 
primitif di Afrika Barat yang 
sekarang tinggal di Mali. 
Nampaknya selama ribuan tahun 
Dogon telah menceritakan mitos 
penciptaan yang sama yang 
menyebutkan bahwa mereka 
berasal dari sebuah planet yang 
jauh. Tetapi bahkan lebih jauh 
daripada ini, mitos yang mereka 
ceritakan secara menakjubkan 
meliputi pengetahuan yang akurat 


mengenai sebuah bintang besar yang 
tidak terang yang bernama Sirius B, 
yang tidak terlihat oleh mata 
telanjang, bahkan belum ditemukan 
sampai tahun 1950an oleh para ahli 
perbintangan dengan menggunakan 
radio teleskop yang paling modern 
sekarang! Jadi bagaimana Dogon 
yang primitif bisa mengetahui hal ini 
dan pengetahuan perbintangan yang 
menakjubkan lainnya? Begini, Von 
Daniken mengatakan bahwa satu- 
satunya penjelasan yang mungkin 
bahwa mitos penciptaan tersebut 
didasarkan atas fakta dan Dogon 
benar-benar memiliki hubungan 
dengan ET. 

Dalam Kereta Kuda Dewa- 
dewa, buku lainnya, Von Daniken 
mengalihkan perhatiannya pada 
Kitab Suci. Ia menyarankan 
kepada kita untuk memeriksa ulang 
banyak dari ‘cerita-cerita’ yang 


INFO-UFO 


36 


Nomor 12 










dalam pengalaman modem kita akan 
dianggap fenomena UFO. Secara 
khusus ia menarik perhatian kita 
pada Kitab Yehezkiel dalam 
Perjanjian Lama. Dalam tulisan 
khusus ini peramal menceritakan 
kisah di abad keenam mengenai 
penglihatan sebuah ‘Kereta Kuda 
yang Menyala-nyala’ yang turun di 
padang gurun di tepi Sungai Chebar 
di Babilonia. Kereta tersebut 
berwarna coklat kekuning-kuningan, 
kata sang peramal, wama logam dan 
dikelilingi oleh api yang menutupi 
kereta itu sendiri. Kemudian, ia 
menggambarkan bagaimana empat 
objek keluar dari awan misterius, 
sebuah roda di dalam roda dengan 
selingkaran mata, dan dari dalamnya 
keluar empat makhluk yang 
menyerupai manusia dengan 
pakaian dari kuningan yang 
bersinar-sinar, dengan pintu surga 
kristal di atas kepala mereka. 

Menurut sejumlah orang, 
Yehezkiel mungkin saja sedang 
menggambarkan sebuah pertemuan 
yang biasa dengan UFO atau alien. 
Dan untuk membuktikan teori ini 
lebih jauh lagi, setelah membaca 
mengenai ‘pertemuan UFO’ 
Yehezkiel dalam buku Von Daniken, 
seorang insinyur NASA, Joseph 
Blumrich, cukup tertarik untuk 
mempelajari kisah tersebut lebih 
lanjut. Kemudian ia mengatakan 


bahwa UFO Yehezkiel memiliki 
‘...dimensi yang sangat luar biasa 
dan termasuk dalam tahap teknologi 
yang manusia modern tidak akan 
capai dalam beberapa puluh tahun 
lagi’! 

Dan tetap dalam Kitab Suci, 
apakah bahkan para malaikatpun 
adalah ET? Dikatakan bahwa 
mereka adalah ‘pembawa pesan’ 
dari Allah dan datang dari langit. 
Para pakar UFO mengingatkan kita 
bahwa Daniel menyebut mereka 
‘para pengawas’ dan tertulis bahwa 
mereka diijinkan untuk menikahi dan 
memakan makanan manusia. Dan 
bagaimana mengenai tangga 
Yakub? Dalam bukunya Pencarian 
Makhluk Luar Angkasa, Alan 
Landsburg mengingatkan kita 
bagaimana Yakub ‘...mulai 
bermimpi, dan lihat! Ada sebuah 
tangga yang diletakkan di atas bumi 
dan puncaknya mencapai ke langit; 
dan lihat! Ada malaikat-malaikat 
Tuhan yang naik turun di atasnya.’ 
Apakah mungkin Yakub melihat ET 
menggunakan alat transportasi 
angkasa jaman dahulu ke dan dari 
bumi? Dan bagaimana mengenai 
peramal lainnya dalam Perjanjian 


Lama, Elia? Pada waktu dikatakan 
bahwa ia dibawa ke langit dalam 
sebuah ‘kereta kuda yang berapi- 
api’, sejumlah orang mengatakan, 
bahwa ini mungkin adalah sebuah 
jargon umum kitab suci untuk 
mengatakan bahwa ia meninggalkan 
bumi dalam sebuah UFO. 

Para peneliti mengatakan bahwa 
tulisan-tulisan Sansekerta India 
kuno, juga memberikan bukti yang 
berharga bagi teori kunjungan ET ke 
bumi di jaman dahulu. Banyak 
tulisan-tulisan Vedic dan Hindu kuno 
yang menyebutkan mesin-mesin 
terbang besi yang disebut Vimana. 
Bahkan dinyatakan bahwa ada 
sebuah tulisan kuno yang 
menceritakan secara detil 
bagaimana membuat pesawat- 
pesawat yang menakjubkan ini dan 
pelajaran latihan menerbangkannya! 
Tetapi Anda menanyakan, 
lupakanlah pesawat terbang canggih 
seperti itu, bagaimanakah orang- 
orang jaman dahulu itu bisa sampai 
pada teknologi untuk membuat 
sebuah mesin terbang? Baiklah, 
jelas hanya dengan bantuan 
makhluk-makhluk dengan teknologi 
yang lebih tinggi yang berasal dari 



Bukan hal yang mustahil ada astronaut dari bintang lain yang 
mengunjungi bumi di saat planet ini masih kosong... 


Nomor 12 


37 


INFO-UFO 







dunia yang lain, kata pendukung 
UFO kuno. 

Lukisan-lukisan gua dan 
pahatan-pahatan primitif dari 
seluruh dunia menyediakan bukti 
yang lebih jauh juga, kata para 
peneliti. Di Lussac, Perancis, 
misalnya, ada lukisan-lukisan dinding 
kuno mengenai orang-orang yang 
berpakaian apa yang para ahli UFO 
nyatakan mungkin saja adalah baju- 
baju jaman modem Lukisan-lukisan 
yang mengejutkan tersebut 
ditemukan di dalam gua-gua yang 
gelap. Banyak dari gua-gua 
tersebut sekarang terletak di bawah 
air, dan lukisan-lukisan tersebut juga 
dalam posisi seperti itu, merupakan 
sebuah misteri bagi para ahli 
bagaimana para pelukis itu 
mencampurkan cat mereka dan 
membuat karya-karya tersebut. 

Tetapi siapakah model bagi para 
pelukis primitif ini? Siapakah orang- 
orang yang berpakaian kontemporer 
yang orang-orang primitif 
gambarkan dengan susah payah ini? 
Lebih jauh lagi, bagaimanakah 
mereka membuat lukisan-lukisan 
tersebut? Apakah mereka 


menggunakan cermin untuk 
memantulkan cahaya ke dalam 
kegelapan gua-gua tersebut? 
Ataukah mereka memiliki teknologi 
yang lebih canggih? 

Ada juga lukisan-lukisan yang 
sangat mirip yang ditemukan di 
seluruh dunia. Misalnya di Afrika 
Selatan, ada satu lukisan yang 
dikenal sebagai ‘Perempuan Putih 
dari Brandenberg’. Perempuan 
yang satu ini digambarkan 
mengenakan pullover pendek, 
sarung tangan, karet elastis pada 
kaus kaki, dan sandal. Di 
belakangnya adalah sesosok pria 
dengan semacam pipa di tangannya 
dan memakai semacam helm. Para 
pakar UFO bertahan dengan 
pendapat bahwa adalah mungkin 
bagi seorang pelukis primitif untuk 
meramalkan orang-orang 
mengenakan pakaian seperti itu. 
Jadi siapakah model-model untuk 
karya seni kuno yang luar biasa 
seperti itu? 

Menurut para pakar UFO ada 
juga contoh-contoh bukti yang tiada 
habisnya mengenai kunjungan ET di 
jaman dahulu di atas keramik. Emas 


Milik Dewa-dewa, juga karya 
penulis Erich Von Daniken, ada 
sebuah potret vas Maya kuno yang 
persis menggambarkan seorang 
astronot perempuan. Sosok yang 
terbang tersebut nampak 
mengenakan sejumlah atribut dari 
profesi tersebut - ikat pinggang lebar 
di sekeliling perutnya dan peralatan 
yang dililitkan di punggungnya. 
Keramik yang didekorasi dengan 
‘orang ruang angkasa’ juga ada, 
kata sang penulis, diperlihatkan di 
museum-museum di Turki dan 
Madrid. 

Jadi, apakah ET mengunjungi 
bumi di jaman purbakala? Apakah 
mitos dan legenda merupakan kisah 
saksi mata mengenai nenek moyang 
kita bertemu dengan UFO dan 
makhluk-makhluk dari planet-planet 
yang jauh ataukah sekadar dongeng 
untuk anak-anak dan tidak bisa 
dipercaya sebagai kebenaran? Pada 
waktu kita membaca mengenai 
‘malaikat-malaikat’, ‘kereta-kereta 
kuda yang menyala-nyala’, dan 
‘mesin-mesin besi yang terbang’ 
dalam Kitab Suci dan tulisan-tulisan 
suci lainnya, apa yang kita dapatkan 
dari itu semua? Bagaimana kita 
menjelaskan lukisan-lukisan gua 
kuno, keramik, dan pahatan, yang 
nampaknya menggambarkan pria 
dan perempuan ruang angkasa 
purbakala? Apabila orang primitif 
hanya sekadar menggambarkan 
inspirasi seninya dari kehidupan 
yang sebenarnya, siapakah model- 
modelnya untuk karya seni yang 
mengejutkan tersebut? 

Kebenaran, dulu sekali 
seseorang pernah mengatakannya, 
seringkali lebih aneh daripada fiksi. 
Apabila, seperti yang dinyatakan 
oleh sejumlah bukti yang diajukan 
para pakar UFO, manusia purbakala 
benar-benar dikunjungi oleh 
makhluk-makhluk dari planet-planet 
lain, peribahasa tua tersebut akan 
benar-benar terbukti luar biasa bijak 
dan tepat. * 


INFO-UFO 


38 


Nomor 12 









L 


CffAttttELLMG 

FAKTA ATAU FIKSI? 


Oleh Christopher Martin 



Seorang channeller merasa mendengar suara yang kadang 


dianggap suara malaikat atau alien dari planet lain. 


“Bagi kebanyakan orang, konsep 
channelling adalah relatif baru dan 
bersifat kontroversial di samping 
bidang Ufologi.” Ada dua tipe 
utama, yang pertama pada intinya 
adalah seputar prinsip mengenai 
makhluk luar angkasa atau 
makhluk-makhluk yang mampu 
menyampaikan informasi secara 
telepati melalui penghubung yang 
terpilih yang kemudian disampaikan 
secara normal dengan 
pengungkapan melalui kata-kata 
dengan menggunakan pita suara si 
penghubung (medium) kepada 
pendengar yang berkumpul. Cara 
lainnya, si penghubung mengguna¬ 
kan mesin tik atau sekedar kertas 
dan pena yang ketinggalan jaman 
meskipun cara ini kurang dalam 
kesegaraan dan spontanitas 
daripada pembicaraan tatap muka 
dalam hal memberikan informasi. 

Si penghubung (Channeller) 
biasanya harus menyiapkan kontak 
dengan memasuki keadaan yang 
setengah sadar meskipun banyak 
yang mengaku mampu melakukan 
hubungan dengan keadaan sadar 
sepenuhnya. Bentuk channelling 
yang kedua yang mungkin lebih 
kontroversial adalah hubungan 
terjadi pada waktu kesadaran 
Makhluk luar angkasa diijinkan 
untuk ‘memasuki’ secara total tubuh 
jasmani si penghubung (medium) 
dan cara ini memungkinkan ET untuk 
berkomunikasi dan berinteraksi 
secara langsung dengan mereka 
tanpa jarak dengan menggunakan 
semua panca indera tubuh si 
penghubung. Dalam kasus-kasus 
yang langka, bahkan tubuh kosong 


si medium bergerak-gerak, 
dikendalikan oleh kesadaran alien, 
yang akan membingungkan bagi 
mereka yang menyaksikan 
peristiwa-peristiwa seperti itu untuk 
pertama kalinya. 

Sebenarnya para channeller 
(penghubung) tertentu juga 
mengaku bahwa mereka mampu 
melakukan apa yang pada intinya 
adalah ‘pertukaran pikiran’ di mana 
kesadaran atau tubuh astral mereka 
berpindah ke bentuk fisik ET 
sementara kesadaran ET memasuki 
tubuh manusia atau cara lain, si 
penghubung mampu melakukan 


perjalanan antar bintang ke realitas 
dimensi lain mengosongkan tubuh 
jasmani mereka sendiri sementara 
hubungan berlangsung. Hal ini jelas 
sangat sulit untuk dibuktikan karena 
tidak ada cara yang pasti untuk 
membuktikan apakah pertukaran 
pikiran ini benar-benar terjadi dan 
hal ini mungkin adalah salah satu 
alasan mengapa sebagian besar 
pakar UFO cenderung menjauhi 
penelitian fenomena ini. Sayangnya 
beberapa penipu saja bisa 
menghancurkan kredibilitas semua 
channeller yang sebenarnya. 

Masalah utama yang dihadapi 


Nomor 12 


39 


INFO-UFO 


Ken Raines 











kebanyakan orang sewaktu 
mencoba untuk menyetujui gagasan 
akan adanya channelling adalah 
keharusan untuk menerima 
kenyataan yang disebut oleh bidang 
spiritual sebagai syarat mutlak 
bahwa kita semua memiliki tubuh 
astral atau spiritual (kadang-kadang 
juga disebut sebagai medan bio- 
plasma oleh komunitas ilmiah) yang 
dapat melakukan perjalanan di luar 
tubuh, seperti yang diakui oleh para 
penghubung dan orang-orang 
berkekuatan supranatural lainnya, 
untuk berada di manapun yang telah 
mereka pilih untuk kunjungi secara 
virtual. Aspek hubungan yang 
bersifat setengah keagamaan ini 
memberati kepercayaan banyak 
institusi keagamaan yang juga 
sependapat bahwa kita semua 
memiliki semacam jiwa non-jasmani 
atau lainnya, meskipun, ironisnya, 
orang-orang yang sama yang 
cenderung religius ini yang bersuara 
paling keras dalam menuduh para 


channeller. 

Mereka berargumen bahwa roh- 
roh atau, lebih serius, kekuatan iblis 
sebenarnya menyamar sebagai ET 
untuk menipu orang-orang yang 
tidak curiga dan mudah dibohongi 
demi motif buruk yang tersembunyi. 
Seringkali mereka percaya bahwa 
hal ini adalah untuk menjerat jiwa- 
jiwa yang ceroboh ke dalam kutukan 
kekal di neraka. Sistem 
kepercayaan ini sangat mungkin 
berhubungan dengan sikap gereja- 
gereja Kristen kuno selama abad 
pertengahan di mana orang-orang 
yang dicurigai memiliki kemampuan 
yang tidak biasa atau paranormal 
dianggap bekerja sama dengan setan 
dan kemudian dengan segera 
ditangani biasanya dengan diikat di 
tiang dan dibakar hidup-hidup! 

Apabila seseorang mencoba 
untuk membuka sistem kepercayaan 
orang lain untuk menampung 
kemungkinan bahwa semua dari kita 
mungkin memiliki sebuah inti bio- 


plasma yang terpisah tetapi juga 
tergabung secara unik ke dalam 
keadaan jasmani kita yang normal, 
maka akan menjadi lebih mudah 
untuk menerima bahwa bentuk 
hubungan ET ini, telah dan sedang 
benar-benar terjadi dan berhasil 
berlangsung selama bertahun-tahun. 
Di Amerika fenomena hubungan ini 
dibuka secara luas dan banyak buku 
yang telah diterbitkan seolah-olah 
telah dihubungi oleh ET tetapi 
sayangnya sejumlah penghubung 
dalam beberapa kasus yang ekstrim 
telah diangkat hampir ke status 
pemujaan oleh pengikut-pengikut 
mereka sendiri, dengan demikian 
merugikan kredibilitas mereka 
sendiri. 

Apabila seseorang memeriksa 
informasi channelling yang telah 
diterima, sejumlah besar hal-hal 
yang saling menguatkan di antara 
para penghubung yang sebagian 
besar tidak pernah bertemu satu 
sama lain dan hal ini menjadi tanda 
keaslian yang sesungguhnya atas 
informasi tersebut meskipun orang- 
orang yang skeptis masih berdebat 
bahwa seharusnya ada keakuratan 
total apabila informasi tersebut mau 
dianggap benar-benar berasal dari 
ET. Yang harus dipertimbangkan 
adalah pentingnya kenyataan peran 
dan efek yang setiap penghubung 
perankan dalam proses di mana 
mereka terlibat, sebagai akibatnya 
saluran kesadaran seorang alien dan 
mungkin juga ada tingkat 
kontaminasi tertentu atau 
kemanusiaan dalam masuknya 
informasi ET sebagai akibat 
perpindahan ini. 

Saya rasa kadang-kadang para 
pakar UFO pada umumnya terlalu 
disibukkan oleh aspek ‘sepele’ dari 
fenomena seperti penglihatan akan 
sinar-sinar aneh dan pesawat 
misterius di langit. Padahal 
penyelidikan dan evaluasi atas 
tanda-tanda seperti itu tidak 
diragukan lagi adalah sangat penting. 



Ada alien yang menculik, ada yang menyampaikan pesan 
spiritual. Apa tujuan mereka sebenarnya terhadap manusia? 


INFO-UFO 


40 


Nomor 12 





Tentu saja bertemu dengan pilot-pilot 
dari pesawat seperti itu pasti lebih 
bernilai bagi kita daripada kendaraan 
yang mereka kendarai! Tentu saja 
inti utama Ufologi adalah untuk 
memperoleh semua sistem 
pendorong anti gravitasi yang 
penting yang mendorong pesawat- 
pesawat ini (sebagian orang 
berargumen bahwa produk-produk 
tertentu yang berasal dari teknologi 
alien telah diperoleh dan sebenarnya 
telah menyebar di seluruh 
masyarakat kita: misalnya, 
microchip dan sinar laser) tetapi 
tentu saja kita harus mengkon- 
sentrasikan usaha-usaha kita untuk 
berkomunikasi dengan makhluk- 
makhluk yang membuat sistem 
pendorong dan siapa tahu, mungkin 
mereka bahkan akan memutuskan 
untuk memberikan pengetahuan 
tersebut kepada kita apabila kita 
memberanikan diri untuk bertanya 
kepada mereka. 

Para pakar UFO kadang-kadang 
gagal mengenali bahwa interaksi 
kita dengan ET tidak hanya untuk 
memperoleh teknologi canggih, 
mungkin jauh lebih menyeluruh 
daripada itu. Menempatkan revolusi 
teknologi di atas evolusi spiritual 
mungkin adalah satu kesalahan yang 
besar, yang mungkin suatu hari nanti 
kita semua akan sangat sesali. 
Apabila teknologi mereka benar- 
benar cukup canggih untuk 
mendorong mereka melewati 
kekosongan alam semesta, maka 
seberapa jauhkah spritualisme dan 
kebudayaan mereka lebih maju 
daripada kita? Banyak orang yang 
mengaku berhubungan dengan 
makhluk-makhluk bukan manusia 
biasanya mengalami kebangkitan 
spiritual yang mendalam, yang 
biasanya memberikan pengaruh 
yang drastis pada kehidupan 
mereka dan kehidupan orang-orang 
di sekeliling mereka. Masalah- 
masalah yang sebelumnya tidak 
penting bagi mereka seperti 


kehancuran sistematis planet ini dan 
ekosistemnya serta spritualisme 
orang-orang seperti mereka dan 
teman-teman mereka sekarang 
sangat menarik perhatian mereka. 
Sebaliknya, masalah-masalah lain 
yang sebelumnya sangat mereka 
tekankan seperti tujuan-tujuan karir 
atau kemantapan ekonomi sekarang 
berubah dalam daftar prioritas baru 
mereka yang telah direvisi. Tentu 
saja pergeseran secara menyeluruh 
dalam paradigma spiritual mereka 
menjauhi materi tidak terjadi 
kebetulan bersama dengan 
pengalaman ET mereka tetapi lebih 
merupakan sebuah ekspresi dari 
pencerahan yang baru mereka 
dapatkan. 

Dipercaya secara luas bahwa 
berbagai kelompok ET mentar- 
getkan orang-orang tertentu sebagai 
‘juru bicara’ sehingga mereka dapat 
berkomunikasi secara terbuka 
dengan kita sebagai satu spesies 
tetapi yang masih mempertahankan 
kerahasiaan identitas mereka, paling 
tidak untuk saat ini. Menurut 
sebagian besar informasi orang yang 
dihubungi, mereka sedang 
menyiapkan kita untuk suatu 
penyingkapan bagian dari wahyu 
yang nampaknya berhubungan 
dengan suatu kenaikan dan 
perubahan ‘tingkat getaran’ Bumi 
yang sejumlah pakar teologi 
menafsirkan sebagai Akhir Jaman 
yang disebutkan berkali-kali dalam 
kitab wahyu di Kitab Suci. 
Pergeseran evolusioner ini adalah 
sebuah topik yang biasa diulang 
banyak channeller yang mungkin 
menandakan bahwa suatu 
perubahan besar mungkin benar- 
benar akan terjadi pada waktu kita 
memasuki millenium yang baru. 

Orang-orang yang skeptis 
seringkali berargumen apabila para 
alien itu benar-benar ada, mengapa 
mereka tidak mendarat saja di 
halaman Gedung Putih daripada 
muncul secara tersebar dan hanya 


memilih beberapa orang? Banyak 
informasi dari orang-orang yang 
dihubungi menunjukkan bahwa ET 
nampaknya terikat pedoman dan 
aturan-aturan yang sangat ketat 
seperti seberapa banyak yang 
mereka bisa atau diijinkan untuk 
mengungkapkan kepada kita dalam 
satu pertemuan hampir seperti 
bahwa program ini telah 
direncanakan dengan sangat 
matang sebelum ada penyesuaian 
sistem dan budaya planet lain. 
Apabila memang begitu adanya 
maka masuk akal untuk 
mempercayai bahwa mereka akan 
mengikuti protokol yang sangat ketat 
yang akan mengijinkan mereka 
untuk membantu peningkatan 
secara bertahap kesadaran global 
melalui hubungan dengan beberapa 
individu yang terpilih dalam 
masyarakat kita sampai pada 
waktunya mereka merasa kita siap 
secara emosional sebagai suatu 
spesies untuk menangani trauma 
yang tidak dapat terhindarkan dan 
penampilan mereka dalam 
kelompok yang tidak diragukan lagi 
akan menimbulkan kebingungan di 
dalam masyarakat kita. 

Untuk sementara ini channelling 
mungkin adalah satu-satunya cara 
yang tersedia bagi mereka untuk bisa 
berinteraksi dengan spesies kita dan 
mempengaruhi kita tanpa 
menimbulkan kepanikan dan 
kekacauan yang mungkin akan 
ditimbulkan oleh pendaratan secara 
massal yang belum saatnya. 
Sehubungan dengan hal ini, apakah 
kita perlu memberikan perhatian 
yang lebih serius terhadap pesan- 
pesan dari bintang ini dan tidak 
menolak mereka yang dalam 
masyarakat kita yang menyebarkan 
informasi ini seolah-olah adalah 
penipu atau sekadar mencari 
perhatian tetapi sebaliknya 
memperhatikan apa yang mungkin 
menjadi saluran langsung dengan 
para ET.... * 


Nomor 12 


41 


INFO-UFO 




c 


D R 0 M 


THE BLACK VAULT UFO 


TNf; 

BLACK VAULl 

UFO COLLECIION - VOLUME 1 



h t tp: Ihnnt . bla c): vault. com 


CD-ROM ini diperuntukkan buat 
anda yang benar- benar tertarik 
dengan misteri UFO yang sampai 
sekarang belum terkuak. Banyak 
peristiwa yang terjadi tetapi hal itu 
semua tidak dapat membuktikan 
keberadaan UFO. Dalam CD- 
ROM ini anda akan banyak 
mendapatkan lebih dari 5000 
dokumen yang banyak berasal dari 
negara yang sering dikunjungi UFO 
yaitu Amerika Serikat. Anda bisa 
mendapatkan The Black Vault UFO 
volume pertama ini dengan harga 
$19.99 US. Semua dokumen yang 
ada merupakan dokumen yang 
mempunyai resolusi scan tinggi. 
Karena itulah mudah sekali untuk 
menggolongkannya dan menyusun 
daftar isi yang ada didalamnya. Apa 
saja yang kita cari secara mudah 
bisa langsung kita dapatkan pada 
halaman berikutnya. Dokumen 
yang ada ini didapat dari Federal 
Bureau of Investigation (FBI), the 
Central Intelligence Agency (CIA), 



The Black Vault 

iFm-nuEnuptiiMi 

flniEFING HANUAL 


V 3°* 


Buku Manual CD ROM 


the Defense Intelligence Agency 
(DIA), the Office of Assistant 
Secretary of Defense (OASD), dan 
masih banyak lagi! Mayoritas data- 
data pada CD-ROM tersebut tidak 
pernah dipublikasikan di media 
elektronik. 

Kalau kita menoleh ke belakang 
tentang latar belakang CD- ROM 
Black Vault volume 1 ini, sebenarnya 
Black Vault sendiri sudah 
mempunyai web site. Situsnya sudah 
dibuat lebih dari 5 tahun yang lalu, 
yang banyak melakukan 
penyelidikan tentang fenomena 
UFO atau piring terbang. Pada 
tahun-tahun berikutnya data yang 
ada berkembang dan bertambah. 
Dengan hasil pengumpulannya 
sekitar 82 ribu halaman. 
Kebanyakan data yang didapatkan 
dari pemerintah. 


Baru-baru ini di tahun 2000, The 
Black Vault pertama kali 
mengeluarkan sebuah terbitan 
koleksi media. Koleksi yang 
pertamanya ini The Black Vault 
berisi pokok- pokok utama tentang 
UFO yang dijadikan dalam 1 CD. 
Ribuan dokumen berasal dari CIA, 
100 dari NASA dan masih banyak 
lagi yang lain. Bila Anda ingin 
mendapatkan dokumen yang lain, 
peralatan Anda harus cukup 
canggih. Dengan CD ini, ribuan 
dokumen ini bisa anda dapatkan. 
Anda akan mendapat tambahan 
yang luar biasa di sana, serta tidak 
memerlukan banyak waktu untuk 
mendownload dari internet. Anda 
pasti dapat mencarinya dengan 
segera. Tertarik? Hubungi The 
Black Vault online store, 
TollFree: (866) 828-2858. * 


INFO-UFO 


42 


Nomor 12 







s 


t u d i 


B a 


n d i n g 


Ko nta V h a n gar* Af»ew 

AtaM Jfwa/ 


Seandainya ada teman atau 
kerabat Anda tiba-tiba merasa 
dirinya makhluk dari angkasa luar, 
sering merasa mendengar suara atau 
melihat sesuatu yang aneh, yang jadi 
pertanyaan adalah: Apakah yang 
dilihat atau dirasakannya itu 
memang merupakan hal yang 
sebenarnya, atau hanya merupakan 
gangguan kepribadian. Banyak 
dokter jiwa atau psikiater yang 
menganggap bahwa hal itu merupa¬ 
kan gejala dini schizophrenia. 

Masih ingat kasus Heaven’s 
Gate? Marshall Herff Applewhite, 
si pemimpin Gerbang Surga yang 
dipanggil Do atau Doe oleh para 
pengikutnya, menyatakan dirinya 
adalah reinkarnasi Yesus Kristus, 
padahal ia adalah mantan dosen 
musik dan mantan pasien rumah 
sakit jiwa Texas, serta pernah 
dipenjara karena mencuri mobil. Ia 
menuntut para pengikutnya untuk 
meninggalkan semua barang milik 
duniawi, termasuk keluarga mereka 
dan menjalani kehidupan selibasi 
(membujang) sebagai persiapan 
untuk perjalanan akhir mereka ke 
‘tingkat yang lebih tinggi dalam 
kehidupan manusia’,bahkan mereka 
ada yang dengan sukarela dikebiri! 
Applewhite mengajarkan bahwa 
dengan menanggalkan ‘wadah’ 
duniawi, mereka dapat ikut serta 
dalam sebuah pesawat UFO yang 
bersembunyi di belakang Komet 
Hale-Bopp dan lahir kembali di 
sebuah planet lain. 

Di Indonesia sebenarnya banyak 
kasus serupa, walau belum sampai 
pada tindak bunuh diri massal. Ingat 
dengan kasus Romo Yoso (nama 
aslinya Imam Syafi’i alias Arif 


Kusno), pimpinan komando Divisi 
10 yang mengaku titisan mantan 
presiden RI pertama, Soekarno? 
Pemimpin gerakan itu oleh 
pengikutnya diyakini memiliki 
kekuatan supranatural yang sangat 
tinggi. Bahkan seorang anggota 
kelompok memberikan informasi 
bahwa Romo Yoso memiliki UFO 
(piring terbang) yang cuma bisa 
dipakai Bung Karno gadungan itu. 
Pesawat itu sering dipakai Romo 
Yoso kalau bepergian ke Amerika 
Serikat. “Jadi, kalau orang Amerika 
sedang bingung melihat piring 
terbang, itu sebenarnya pesawat 
Romo Yoso yang sedang 
berkunjung ke sana,” kata Parlan 
Darmawan, salah seorang jenderal 
kelompok tersebut. (Baca GATRA, 
Nomor 47/m, 11 Oktober 1997) 
Schizophrenia terbentuk secara 
bertahap dimana keluarga maupun 
penderita tidak menyadari ada 


sesuatu yang tidak beres dalam 
otaknya dalam kurun waktu yang 
lama. Kerusakan yang perlahan- 
lahan ini yang akhirnya menjadi 
schizophrenia yang tersembunyi dan 
berbahaya. Gejala yang timbul 
secara perlahan-lahan ini bisa saja 
menjadi schizophrenia akut. 
Periode schizophrenia akut adalah 
gangguan yang singkat dan kuat, 
yang meliputi halusinasi, penyesatan 
pikiran (delusi), dan kegagalan 
berpikir. 

Penyesatan pikiran (delusi) 
adalah kepercayaan yang kuat 
dalam menginterpretasikan sesuatu 
yang kadang berlawanan dengan 
kenyataan. Misalnya, pada 
penderita schizophrenia, lampu 
trafik di jalan raya yang berwarna 
merah kuning hijau, dianggap 
sebagai suatu isyarat dari luar 
angkasa. Beberapa penderita 
schizophrenia berubah menjadi 



Sebuah lukisan karya Van Gogh yang berjudul u Starry Night”. Dia 
banyak sekali membuat lukisan dengan tema malam penuh bintang. 
Dengan corak gaya lukisannya yang impresionis, Van Gogh 
menampilkan bintang dengan ukuran yang besar. Apakah ini 
menggambarkan kemunculan UFO yang ada dalam benaknya? 
Vincent Van Gogh juga pernah menderita schizophrenia. 


Nomor 12 


43 


INFO-UFO 














seorang paranoid. Mereka selalu 
merasa sedang diamat-amati, diintai, 
atau hendak diserang. 

Meskipun definisi yang pasti 
tentang Schizophrenia selalu 
menjadi perdebatan para ahli, 
terdapat indikasi yang semakin 
nyata bahwa Schizophrenia adalah 
sebuah gangguan yang terjadi pada 
fungsi otak. Dalam buku The 
Broken Brain : The Biological 
Revolution in Psychiatry yang 
ditulis oleh Dr. Nancy Andreasen, 
dikatakan bahwa bukti-bukti terkini 
tentang serangan Schizophrenia 
merupakan suatu hal yang 
melibatkan banyak sekali faktor. 
Faktor-faktor itu meliputi perubahan 
struktur fisik otak, perubahan 
struktur kimia otak, dan faktor 


genetik. 

Di dalam otak terdapat milyaran 
sambungan sel. Setiap sambungan 
sel menjadi tempat untuk 
meneruskan maupun menerima 
pesan dari sambungan sel yang lain. 
Sambungan sel tersebut melepaskan 
zat kimia yang disebut 
neurotransmitters yang 
membawa pesan dari ujung 
sambungan sel yang satu ke ujung 
sambungan sel yang lain. Di dalam 
otak yang terserang schizophrenia, 
terdapat kesalahan atau kerusakan 
pada sistem komunikasi tersebut. 

Tak banyak yang menyadari, 
schizophrenia yang merupakan 
gangguan jiwa berat sebenarnya 
dapat terjadi pada siapa saja. 
Penyakit ini tidak hanya sudah ada 


berbarengan dengan munculnya 
peradaban, tetapi juga dapat 
ditemukan di mana saja pada 
berbagai ras, budaya, maupun kelas 
sosial. 

Diperkirakan, satu dari 100 
penduduk dunia menderita 
skizofrenia. Menurut situs British 
Columbia Schizophrenia Society, 
penyakit ini biasanya muncul pada 
mereka yang berusia muda 16-25 
tahun. Namun, pada perempuan 
umumnya lebih lambat, antara umur 
20-30 tahun. Di Indonesia, jumlah 
penderita schizophrenia juga cukup 
besar. Data menunjukkan, gangguan 
jiwa ini diderita 6-19 orang per 1.000 
penduduk. Kalau jumlah penduduk 
Indonesia diperkirakan 200juta jiwa, 
maka tak kurang dari dua juta 
penduduk menderita gangguan jiwa 
berat ini. 

Pada penderita gangguan 
kejiwaan, sering terjadi halusinasi. 
Halusinasi selalu terjadi saat 
rangsangan terlalu kuat dan otak 
tidak mampu menginterpretasikan 
dan merespon pesan atau 
rangsangan yang datang. Penderita 
schizophrenia mungkin mendengar 
suara-suara atau melihat sesuatu 
yang sebenarnya tidak ada, atau 
mengalami suatu sensasi yang tidak 
biasa pada tubuhnya. Auditory 
hallucinations, gejala yang biasanya 
timbul, yaitu penderita merasakan 
ada suara dari dalam dirinya. 
Kadang suara itu dirasakan 
menyejukkan hati, memberi 
kedamaian, tapi kadang suara itu 
menyuruhnya melakukan sesuatu 
yang sangat berbahaya, seperti 
bunuh diri. 

Tentu saja, kita tidak dapat 
membuat kesimpulan bahwa semua 
saksi yang melaporkan telah melihat 
UFO atau bertemu dengan makhluk 
angkasa luar adalah penderita 
Schizophrenia, sebab di antara para 
saksi ada banyak yang memiliki 
kredibilitas tinggi dan dapat 
dipercaya. * 


Psikolog Loren Chapman dari University of Wisconsin menyim¬ 
pulkan bahwa angan-angan yang menyesatkan itu adalah tanda-tanda 
awal dari penyakit jiwa. “Mereka yang mengidap kecenderungan ini 
terbukti rentan terhadap gangguan mental,” katanya. Kesimpulan ini 
diperoleh setelah ia meneliti 162 responden, selama 10 tahun. Dari 
penelitian itu, diketahui bahwa hampir semua responden pada akhirnya 
kena gangguan mental. Beberapa di antaranya mengaku melihat UFO 
(Unidentified Flying Object) sejenis piring terbang. 

Dalam bukunya Delusional Beliefs, Brendan Maher membeber-kan 
dasar-dasar teorinya tentang angan-angan yang menyesatkan itu. Selain 
dipengaruhi kenyataan sekeliling yang tidak masuk akal, lumpuhnya 
sensor akal sehat ini juga lantaran kelainan otak. Misalnya tumor otak, 
keracunan alkohol, dan epilepsi. Dalam sebuah statistik, Maher 
mengemukakan, 4 dari 100 orang terlibat jauh dalam angan-angan yang 
menyesatkan. 

Dr. Hugh Hendrie, psikiater dan Indiana University School of 
Medicine, khusus mengamati bagaimana angan-angan itu berubah jadi 
keyakinan, lalu gangguan mental. “Pada stadium tertentu, suatu angan- 
angan dengan kuat mempengaruhi emosi penderita-nya,” kata ahli jiwa 
itu. Kondisi ini membuat si penderita teserap ke dunia angan-angan, 
dan terisolasi di sana. Namun, berbagai manifestasi dunia angan-angan 
ini, menurut Hendrie, tak segera bisa terdeteksi. Padahal, bila pada 
stadium awal penderitanya bisa disadarkan, gangguan mental mungkin 
bisa dihindari. “Kelainan jiwa mulai nampak bila pikiran penderita tersesat 
semakin jauh,” kata Hendrie. 

Penderita biasanya lalu terpaku pada satu pokok persoalan, dan 
secara ekstrem menganggapnya sebagai masalah yang sangat penting. 
Misalnya merasa punya misi, hanya karena mendapat bisikan dari 
makhluk ruang angkasa. Pelbagai tindakannya mulai aneh, dan pada 
stadium ini sudah bisa didiagnosa apakah ia mengidap schizophrenia, 
paranoia, atau manik-drepresif. (Tempo, Jim Supangkat) 


INFO-UFO 


44 


Nomor 12 




F 


i I m 



Pemain : Brian McNamara, Marjean Holden 
Produser : Darryl Sheen 

D i daerah Point Noire Afrika dilakukan 
penyelidikan rahasia oleh tentara Amerika 
Serikat. Mereka bertugas untuk menyelidiki 
apa yang terjadi pada pusat penelitian Rubicon di hutan 
sub tropis tersebut dan menjinakkan nuklir MDB Mark 
2 yang telah diaktifkan oleh mereka. Diduga dalam hutan 
tersebut ada pemberontak yang akan mengambil alih 
Rubicon. Akhirnya Jendral Pembroke mengirimkan 
pasukannya untuk menjawab semua pertanyaan 
itu.Ternyata misi pertama gagal total untuk masuk ke 
daerah tersebut. Semua tim yang ada tewas satu 
persatu. Tidak diketahui apa sebabnya, yang pasti 
pemberontak tersebut menyerang secara tiba- tiba. 
Masih belum puas akan usahanya Pembroke 
mengirimkan lagi pasukan kedua yang terdiri dari Letnan 
Dua Peter Doyle, Letnan Joyce Darwin, Sersan satu 
Tyler HO sebagai teknisi komputer, Kopral Barry 
Sorentino spesialis senjata, Kopral Cage Sorentino 
spesialis penghancuran dan penyusupan, dan Letnan 
Dua William Borack. 

Letnan Dua Peter Doyle yang memimpin misi itu 
bertugas untuk mengantar dan mengetahui apa yang 
sebenarnya terjadi pada pasukan yang pertama. Dan 
tugas utama mereka adalah menjinakkan nuklir. Di 
tengah perjalanan menuju kesana mereka menemukan 
anggota misi yang pertama mati berserakan dan 
terhisap dagingnya hingga hanya kelihatan kulit dan 
tulang saja. Mereka kini harus bersiap-siap karena yang 


dihadapi sekarang bukan pemberontak yang biasa 
melainkan iblis. Disaat mereka melanjutkan perjalanan 
satu- persatu dari anggota misi kedua mati. Yang 
pertama Tyler HO, kedua Barry Sorentino, dan yang 
ketiganya Borrack. Perjalanan yang menegangkan ini 
mereka lanjutkan, kemudian mereka menemukan James 
adik dari Letnan Dua Doyle. 

Karena James terluka parah maka dibawa ke gua 
di kaki bukit sekitar 500 yard ke selatan. Dari situlah 
James bercerita banyak dan mulai terbongkar apa 
sebenarnya misi dari Jendral Pembroke. Joyce 
mengatakan pula bahwa pada tahun 1961, Kennedy 
ingin lebih sekedar menempatkan manusia di bulan. Dia 
juga ingin membawa kehidupan lain ke bumi. Kemudian 
ada seorang ahli bintang yang bernama Jordan Henkel 
menawarkan untuk membangun teleskop radio di hutan 
tersebut yang kemudian dinamakan Rubicon. Jordan 
Henkel mencoba mengirimkan signal ke galaksi. 
Kemudian pada tahun 1984 Henkel melakukan 
hubungan dengan sebuah pesawat angkasa yang telah 
mendarat di Rubicon. Tapi sayang apa yang diharapkan 
tidak terwujud. Alien tersebut membunuh semua ahli 
Henkel. Kemudian pemerintah memerintahkan untuk 
menutup Rubicon dan makluk itu dihancurkan. Karena 
mereka tidak mau kedatangan mereka untuk kedua 
kalinya. Tapi kali ini Pembroke memanfaatkan 
kesempatan yang ada. Dia mencoba untuk menggali 
informasi yang menguntungkan bagi Departemen 
Pertahanan dan menginginkan senjatanya juga 
pengetahuan teknisnya. Dan misi ini yang mereka 
lakukan sebenarnya membawa Cyborg Alien yang 
merupakan pilot pesawat ruang angkasa tersebut pada 
Pembroke. 

Setelah bisa menjinakkan nuklirnya, mereka bertiga 
berencana untuk mengebom Rubicon. Tapi apa dikata 
Pembroke dan tentaranya telah sampai disitu. Dan alien 
yang dicari-carinya juga ada disitu. Doyle dan Joyce 
berusaha untuk menyelamatkan alien tersebut karena 
dia telah menolong mereka. Mereka mencoba 
berkomunikasi dengan makhluk luar angkasa tersebut. 
Mereka mengatakan bahwa mereka mendarat ke bumi 
dengan tujuan untuk memastikan keadaan atmosfer 
disini. Kemudian alien yang kedua datang dengan piring 
pesawatnya untuk mengambil hasil penelitian dan 
melapor bagaimana keadaan bumi sebenarnya. 
Bagaimana akhir ceritanya? Apakah misi alien tersebut 
berhasil? Bagaimana mereka menyelamatkan diri? 
Nonton saja VCD original film Code Red: Rubicon 
Conspiracy ini, yang telah beredar. * 


Nomor 12 


45 


INFO-UFO 







Pemain : Mei Gibson, Joaquin Phoenix, Rory Culkin, 
Abigail Breslin 

Produser : M. Night Shyamalan’s 


Di negara bagian Bucks, Pennsylavania, 45 mil di 
luar Philadelphia, tinggallah sebuah keluarga yang terdiri 
dari Graham Hess (Mei Gibson), kedua putranya Boo 
dan Morgan Heist, seorang lagi yaitu adik Graham yang 
diperankan oleh Joaquin Phoenix. Pada malam itu tidak 
seperti biasanya Graham amat gelisah dan bermimpi 
buruk sekali. Masih terjaga oleh mimpinya dia sayup- 
sayup mendengar suara anaknya memanggil dan 
gonggongan anjing. Cepat-cepat dia bangun dari tidurnya 
membangunkan adiknya, untuk mencari anaknya di 
ladang perkebunannya. Kedua anaknya diketemukan 
dengan selamat. Ternyata mereka hanya termanggu 
melihat anjingnya mengonggong seakan-akan melihat 
sesuatu yang amat menakutkan. Pagi harinya Graham 
menelfon polisi patroli di daerah tersebut menceritakan 
kejadian semalam yang menimpa anaknya. Belum 
seberapa lama polisi tersebut datang dan mereka 
bersama- sama menuju ke ladang. Pemandangan yang 
begitu menakjubkan, tanaman jagungnya seperti 
dirubuhkan dengan sebuah alat tanpa mereka potong. 
Seakan-akan mereka membuat jejak di ladang tersebut. 
Jejak itu berupa ukiran lingkaran dan garis. Setelah 
kejadian itu anjing tersebut menjadi galak dan selalu 
marah-marah. Pada suatu ketika Boo bermain di taman 
belakang bersama Morgan dan anjingnya. Saat itulah 
tiba-tiba anjing menyerang Boo yang ada di dekatnya. 


Morgan cepat mengambil tindakan dan tanpa sengaja 
telah membunuhnya. 

Hari pun berganti malam, Graham dan adiknya 
bersiap-siap untuk menangkap makluk yang telah 
menganggu mereka selama ini. Tengah malam ternyata 
mereka datang juga, dengan cepat mereka 
mengejarnya. Tapi dia berlari amat kencang sekali dan 
melompat ke atap rumah. Seakan tak percaya apa yang 
mereka lihat. Makluk itu kulitnya sangat gelap sekali 
dan tingginya lebih dari 6 kaki. Di TV maupun surat 
khabar banyak membicarakan tentang adanya makluk 
luar asing yang berkunjung ke bumi. Di kotapun orang- 
orang banyak membicarakan hal ini. Saat Graham 
sekeluarga berjalan-jalan ke kota, mereka tertarik untuk 
membeli sebuah buku tentang makhhluk asing. 

Saat di rumah mereka mulai membaca buku 
tersebut. Disitu diterangkan bahwa sebenarnya tujuan 
alien itu berbeda-beda. Pertama mereka ke bumi dalam 
rangka menjelajah jagad raya dan yang kedua mereka 
akan memanen planet kita untuk berikutnya. Menjelang 
malam mereka mulai bersiap-siap untuk menghindari 
kedatangan alien ke rumahnya. Keadaan semakin 
tegang saat makluk tersebut hanya merusak saja di luar 
ruangan untuk mengalihkan perhatian kita. Tetapi 
sebenarnya dia mencari jalan lain untuk masuk ke 
ruangan tersebut. Disaat itulah tiba- tiba alien tersebut 
berada belakang Morgan, dan saat itu juga ia terserang 
sesak napas. Bagaimana cara mereka melawan alien 
itu? Jangan sampai Anda melewatkan film ini! * 


APAKAH ANDA TERTARIK 
BERGABUNG BERSAMA 
KAMI SEBAGAI: 

1. Redaktur Pelaksana 

2. Lay-Out & Desain Grafis 

3. Illustrator 

Svarat: 

Memiliki minat pada UFO yang cukup besar, 
bisa mengoperasikan Windows, Pagemaker, 
Photoshop dan Ms Office. 

Bekerja full-time di kantor Surabaya, 
berdedikasi tinggi, punya inisiatif, kreatif 
dan bisa bekerja sama. 

Jika tertarik, kirim surat lamaran Anda ke: 

Majalah INFO-UFO 

PO BOX 1901 SBY 


INFO-UFO 


46 


Nomor 12 













5 Strategi Memperoleh Kontak Dengan ET 

Kesiapan Untuk Kontak 


Strategi #3: Bersiap secara 
memadai untuk kontak, sedemikian 
rupa agar mendorong ETI untuk 
merespon. 

Jika sebuah satelit yang sangat 
cerdas memantau peradaban kita, 
mungkin akan jadi suatu 
keengganan untuk membangun 
kontak sebelum kita dengan jelas 
telah siap untuk pengalaman yang 
mengganggu atau mengubahkan. 
Untuk mendorong kontak, maka kita 
harus melakukan semua yang kita 
bisa untuk persiapannya. Persiapan 
kita juga akan berguna jika ada 
strategi yang lain berhasil, tentu saja, 
tetapi di sini kita melihat persiapan 
sebagai suatu strategi spesifik yang 
digunakan untuk mendorong sebuah 
kontak. 

Sedikit usaha saat ini sedang 
dilakukan untuk menerapkan 
strategi tersebut. Tapi dua 
pertemuan invitasional yang relevan 
telah diadakan pada Juli 1999, 
duapuluh tiga orang bertemu di 
Denver untuk memeriksa skenario 
potensial segera setelah kontak, 
dalam suatu lokakarya yang 
disponsori oleh organisasi ilmiah 
ruang angkasa internasional. Lalu 
sebuah kelompok yang berbeda 
terdiri dari enambelas ilmuwan 
SETI bertemu tepat sebelum 
konferensi Bioastronomi di Hawaii 
untuk memeriksa skenario jangka 
panjang potensial, dalam suatu 
lokakarya, yang disponsori oleh 
Perkumpulan Untuk Masa Depan 
(Foundation For The Futurej.Pada 
kedua pertemuan tersebut, tentu 
saja sebuah tema yang tercantum 
adalah persiapan yang harus 


(Bagian Keenam) 

Oleh: Allen Tough 
diterapkan kini. 

Persiapan dan kesiapan macam 
apa yang mungkin diinginkan suatu 
satelit yang sangat kompeten? 
Mungkin sebuah rencana spesifik 
untuk kontak bermanfaat - sebuah 
rencana untuk diterapkan oleh satu 
dari kelompok-kelompok yang 
mengeluarkan sebuah undangan, 
contohnya mungkin suatu komite 
yang menegosiasi dan menyambut, 
bersiap untuk berinteraksi secara 
fleksibel dan cepat dengan 
undangan. Mungkin, seperangkat 
pertanyaan yang penuh pemikiran, 
di mana manusia berharap ETI akan 
menjawab, sebagai bagian dari 
kontribusi mula-mula kita pada suatu 
dialog. 

Mungkin persetujuan United 
Nations resmi untuk sebuah 


sambutan hangat dan aman dari 
seluruh umat manusia. Mungkin 
mencapai semacam ambang 
keberhasilan, seperti menemukan 
sebuah satelit (staretgi #1), 
mencoba untuk berkomunikasi 
dengan satelit itu dengan cara yang 
bersahabat dan tepat (strategi #2), 
mengem-bangkan sebuah jaringan 
situs mendunia dari komputer, 
menciptakan beberapa bentuk super 
inteligensia, meluncurkan satelit 
antar bintang kita sendiri, atau 
mendeteksi sebuah peradaban 
berbeda yang jauhnya bertahun- 
tahun cahaya (strategi #4 dan 
#5).Konsep ambang keberhasilan 
atau ujian adalah umum dalam 
media massa, dan fiksi ilmiah, 
termasuk film seperti 2001, dan yang 
terbaru : Mission to Mars. 


Mission to Mars: Mungkinkah hidup di sana? 



Nomor 12 


47 


INFO-UFO 













Apakah alien mengerti signal yang kita kirimkan? 


Walau tidak mudah, banyak dari 
bentuk-bentuk kesiapan ini dapat 
dicapai dalam beberapa tahun 
mendatang karena keuntungan 
potensialnya jauh melebihi biayanya, 
cara-cara tersebut di atas sebaiknya 
dikejar dengan giat. 

Sayangnya, mungkin ETI 
menuntut ambang keberhasilan yang 
lebih lagi. ETI bisa bersembunyi dan 
tetap diam, sampai manusia berhenti 
mendanai perang dan memeras 
lingkungan alamnya. Kita semua 
harus bekerja demi perdamaian dan 
lingkungan tentu saja, walaupun 
keberhasilan mungkin bukan untuk 
beberapa dekade. Tapi kita juga 
dapat berharap bahwa ambang 
keberhasilan yang dibutuhkan untuk 
kontak, intinya adalah kesiapan. 

Strategi #4 : Mencoba untuk 
mendeteksi proyek-proyek astro- 
engineering, penggunaan energi luar 
biasa, produk sampingan (by 
product), atau bukti-bukti lain dari 
peradaban teknologis. 

Ahli astronomi mungkin dapat 
mendeteksi tanda-tanda proyek 
rekayasa utama pada kolonisasi 
ruang angkasa oleh peradaban 
dengan teknologi yang telah 
berkembang jauh di atas kita. 
Teknologi yang sangat berkembang 
mungkin dengan baik memberikan 
bukti keberadaannya, dan 
peradaban maju mungkin merasa 
tak perlu mengungkapkan bukti 
seperti itu karena jauhnya jarak 
dengan peradaban lain. 

Sebuah artikel review oleh 
Guillermo Lemarchand (1994) 
menyatakan bahwa “ Peradaban lain 
pada tahap teknologi yang lebih maju 
mungkin telah mengubah 
keseluruhan sistem planetnya ke 
dalam Lekukan (sphere) Dyson 
yang luas, sekeliling mataharinya 
untuk menangkap setiap foton dari 
energi matahari. Bahkan bentuk 
kehidupan yang lebih maju dapat 
mengontrol seluruh galaksi dari 


sistem matahari. Bahkan bentuk 
kehidupan yang lebih maju dapat 
mengontrol seluruh galaksi dari 
sistem bintang atau kelompok 
galaksi menggunakan teknologi 
hampir di luar pemahaman kita kini.” 
(hal. 12). Para astronom kita 
mungkin dapat mendeteksi bukti 
yang memberikan petunjuk dari 
proyek astro-engineering seperti itu. 

Karena tertarik dengan 
perkembangan komputer jauh di 
masa depan, juga ilmu syaraf 
(neuro), dan rekayasa, Robert 
Bradbury berpikir ke depan, ke hari 
saat “kemajuan yang terus berlanjut 
dalam daerah-daerah ini menuju 
pada sebuah titik temu yang 
menghasilkan mesin-mesin dengan 
kemampuan berpikir super inteligen 
dalam skala besar. Mesin-mesin ini, 


yang mengacu pada otak-otak 
Matrioshka, mengkonsumsi seluruh 
output tenaga bintang, mengkon¬ 
sumsi semua bahan konstruksi 
berguna dari sebuah sistem tata 
surya, mempunyai kapasitas berpikir 
yang dibatasi fisik semesta dan 
immortal secara inti. 

“Untuk mendeteksi ETI, kita 
harus mulai dengan hukum-hukum 
Yang dioperasikan semesta kita dan 
batas-batas yang ditentukannya 
pada kita. Proyeksi harus dibuat 
untuk menentukan tingkatan di mana 
peradaban inteligen seperti 
peradaban kita, mendekati batas 
yang ditentukan hukum-hukum 
tersebut. Menggunakan horizon 
waktu, hukum-hukum, batasan- 
batasan, kita mungkin dapat lebih 
mampu untuk mengkonstruksikan 


INFO-UFO 


48 


Nomor 12 


































image seperti apa kira-kira sebuah 
kecerdasan alien dan bagaimana 
kita sendiri berevolusi dengan 
cepat.” Bradbury mendesak 
astronom-astronom untuk bergerak 
melebihi asumsi biasa mereka 
bahwa semesta itu mati, jika 
beberapa peradaban telah maju ke 
arah batas yang diijinkan oleh fisika 
yang telah kita tahu, karakteristik 
mereka mungkin menjelaskan 
beberapa observasi yang saat ini 
membingungkan astronom. Ia 
membuat daftar beberapa observasi 
astronomi janggal kita yang 
misterius secara umum yang dapat 
saja adalah tanda dari komputer 
super inteligen raksasa. Contoh- 
contohnya mencakup massa yang 
hilang, observasi mikrolensing 
gravitasional, bintang yang hilang di 
lingkaran cahaya (halo) galaktika, 
kerlap permukaan yang rendah, dan 
galaksi-galaksi kerdil, akibat cahaya 
infra merah yang terdeteksi pada 
misis COBE, ketidaksesuaian usia 
antara semesta dengan serpihan- 
serpihan bulat (globular clusters) di 
angkasa, distribusi yang anisotropies 
di sekitar galaksi pada obyek-obyek 
dengan suhu rendah berdasarkan 
data survey IRAS, peraturan 
galaksi-galaksi yang dapat diamati 
sebagai ‘dinding-dinding’ 
keragaman dalam radiasi latar pada 
gelombang mikro kosmik , dan 
keragaman tingkat kemilau dari 
supernova type I-A tergantung pada 
umurnya. 

Annis memeriksa tigapuluh satu 
galaksi spiral, seratus enam galaksi 
elips, untuk bukti Kardashey type III, 
peradaban yang sangat maju. Tak 
satupun galaksi ini menunjukkan 
tanda modifikasi, tapi ia 
mengusulkan pencarian lanjut yang 
lebih hati-hati. 

Tilgner dan Heinrichsen telah 
menggambarkan sebuah program 
untuk mencari produk-produk astro- 
engineering khususnya Sphere 
Dyson. 


Jika sebuah peradaban jauh 
menggunakan alat pelontar cahaya 
melalui bintang-bintang, kita 
mungkin dapat mendeteksi cahaya 
itu (Clements, 1999). 

Dalam sebuah paper tentang 
strategi baru yang potensial, Alexey 
Arkhipov mengusulkan suatu 
pencarian untuk kebocoran luas dari 


Dari halaman 27. 

Teknik kedelapan adalah Appeal 
to Spiritual Personages atau 
memohon, berdoa kepada Spiritual 
Personages seperti Tuhan, Jesus, 
Buddha, malaikat dan lain 
sebagainya. Teknik ini 
membutuhkan kepercayaan yang 
kuat pada alam spiritual. Banyak 
dari korban penculikan 
mempercayai adanya hubungan 
antara skenario penculikan dengan 
agama atau kepercayaan lain. 
Sehingga dengan memohon kepada 
Tuhan atau spirit yang lain dapat 


emisi radio alami pada banyak 
sphere magnet buatan, yang 
melindungi konstruksi orbit tak 
berpenghuni dari angin bintang, 
karena interaksi dari angin matahari 
untuk sphere magnet planet, 
menghasilkan emisi yang kuat pada 
frekuensi yang rendah. 


mengusir makhluk tersebut. 

Teknik yang terakhir adalah 
Repellent atau menggunakan alat 
penolak berupa benda yang 
dianggap punya “kekuatan” seperti 
salib, minyak esensial, azimat, 
rempah-rempah dan lain 
sebagainya. Seperti garam dapat 
digunakan sebagai penolak 
tradisional. Pada setiap masyarakat 
tradisional memiliki semacam 
azimat-azimat untuk mengusir 
makhluk-makhluk jahat, legenda 
bawang putih untuk mengusir 
vampire dan lain sebagainya. 


Mencari Komputer atau Notebook 
dengan Harga Murah, Berkualitas 
dan Bergaransi ? 







Sanca Wijaya 


Computer 

SUPPLIER - HARDWARE - SOFTWARE 
MAINTENANCE - SERVICE 

Surabaya Mali Lt. I Blok A-S3 Telp. 031-5316561, 5343980 


(Bersambung) 


Nomor 12 


49 


INFO-UFO 









u 


n i k 


mm uttfKi 


P enggemar asesoris yang berhubungan dengan UFO 
dan alien di Indonesia mungkin belum sebanyak di 
luar negeri seperti Amerika Serikat. Hal ini tidak 
lepas dari jumlah laporan penampakan yang begitu 
besar serta banyak orang yang merasa pernah diculik atau 
berhubungan dengan alien. Tak heran kalau ada saja orang yang 
memanfaatkan peluang ini untuk bisnis, misalnya yang dilakukan 
oleh Glenn dan Heidi Reed. Melalui internet mereka 
mempromosikan berbagai barang yang unik, antara lain berupa 
kartu identifikasi alien, topi, gantungan kunci, dan lain sebagainya. 

Giftshop mereka bernama “WHERE ON EARTH?” 

Di situsnya http: //w w w. tellme whereonearth. com/ kita 
bisa melihat aneka macam kartu identifikasi, mulai dari 
Bowling license, Alien hunting license, Alien karate license, 

Space craft license, Alien Express, Alien boating license, Lisensj khusus bagj kaptm pesawaL 
Flying saucer license, sampai UFO Driver’s License. 


FLYfNG SAUCER DftlVERS LICENSE 




77 E j 246 ’S lOD 

AHliASi Permit 


AL IEA H 

20CD I.AWE 

WRS.MILKY Vm GALAJfV 
CLASS- INTER-DALflCFIC TRAVEL 
ain FH DA FE 4&} L «C HT YEAR-S 
EXFlRATlON never 


FLV7NG SAUCER TRAVEL 


SEK KCJSSHT WBOHT HAIR EYE| 
MALE y - B” 36 Lbs «ONE riGINFED 

X A/ ffin*t 

3-GWATUF E 



Lisensi untuk masuk ke Area 51 


UFOCAPTAIN'S V 
SPACE LICENS^^ 




uu.3 i FLYLR. 

MKI n ■ M U.'l 
h.IK'HP.IlfhK ■ 








tULE T .r ii ii 

& ^ f /&W 


9 gkhC.tT.KSl t 
J V:in'' n 



1111 : 4 r» 1 Fermii 


>mn iiblCl 

pil' m.-rn wn 


J( A? /ratt 

■j'LIli'.'LP"- 




i RI 66 UFO SPACE LICEHSE & 

V' _ I ■ 11 ■ I I —i 


ftOUTE&h 


\IUA5 1 Permit' 


jatssaL? 


FEfiMIT ?0 tAT ALL 
r Al PEOPIE PiRB I 


13 PECplP L : -ll"r 


c-yp E.F.P 

50 MEiril’ 
v y ■ r 


bEIMJUlD 

x A fo}*- 


-Ii Lbt NDNC REP 




Ada puluhan kartu lisensi yang didesain secara unik, dan menarik. 


U.F.O. DRIVER’S LICENSE M ,v. 


Jika Anda berminat, 
bisa menghubungi 
mereka di 4357-B 
Highway 501, Myrtle 
Beach, SC 29579 atau 
telepon 843-236-4853, 
tentu saja dengan negara 
tujuan Amerika Serikat. 
Selain itu, mereka bisa 
juga dikontak via email 
deadstuff@sc.rr.com 


S5&24S317592 


m. IbA» 

HiCHWa.-Y ISS ABPUCTION 
EARTH, t#\. KY WAV GALAK Y 

CLASG EKiDSHfc 

C a,F,R 

S El MEI&m WEIGHT HAIR 
? T -A' MU» NOfiE 
BiHTHDATE tKRIRATlD.’J 

x /flait 

5icrj.nTyr<E 


775-246-9100 

\ It liA-51 Pemnrt 


Jhua&5 


ETp'FB 

r eh 


Jg| ORGtiH 1AFEF 



Atau... barangkali Anda mau meniru ide 
mereka memproduksi dan menjual aneka 
asesoris yang berhubungan dengan UFO 
atau alien? Soalnya mereka menjual dengan 
harga yang lumayan juga untuk ukuran kita, 
yakni $4.00 per macam kartu lisensi. * 


Mau mengendarai UFO? Anda perlu lisensi ini. 


INFO-UFO 


50 


Nomor 12 















































































nwwtHMi i 


BINGUNG MENCARI HANDPHONE? 


ATAU INQN SERVICE PONSELANDA? 

Datanglah ke WTC Surabaya Lantai 2 Stand No. 208 


Tcn 


SELULER 

HANDPHONE. ACCESSORIES & SERVICE 

WORLD TRADE CENTER 
Jl. Pemuda 27-31 Surabaya 
Lantai II Stand No. 208 
Tetp. (031) 546-9780, 546-2186 


Tersedia berbagai macam: 

• Handphone/Ponsel 

• Battery 

• Antena 

• Housing 

• Travel Charger Lmi 

• Desktop Charger 

• Leather Case 

• Melayani Service, ganti 
Logo dan Ring Tone 


Menyediakan juga berbagai 
kartu perdana dan voucher 
isi utang ... 









